E-ISSN : 3026-2100 


saham 


Journal of Nahdlatul Ulama and Contemporary Islamic Studies 


VOL. IL |NO. 2 | TAHUN 2023 


raha 


Journal of Nahdlatul Ulama and Contemporary Islamic Studies 


Istinboth Method Analysis of Nahdlatul Ulama in Determining Islamic Law 
In Indonesia 

Dum Asah Asmumi "hak d8 

Nahdlatul Ulama's Local Islamic Wisdom Value and Its Role in Countering 
Extremism in Madura-Indonesia 

tp Saran nga, Alan #pebe aa 

Genealogi dan Pergeseran Bermazhab dalam Tradisi Beragama 
Nahdlatul Ulama (NU) di Indonesia 

Adu Wa Waekomit Mie SA 

Spiritualitas di Era Digital: Pengaruh Teknologi terhadap Pengalaman 
Keagamaan Masyarakat Perspektif Filsafat 

Hera Get Permai had ISO 

Tingkat Literasi Halal di Kalangan Remaja di Indonesia: Studi di Pesantren 
di Indonesia 


Gatau Maen Utara he Lg 


Perubahan Nllai-Nilai Pesantren di Tengah Kawasan Padat Kontrakan 
Pendatang 


Kenang Renagdon hal 191-214 


MAHMU | VOLUME I | NOMOR 2 | HALAMAN 107-204 | 2023 


Diterbitkan oleh : 

Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 
(LAKPESDAM) 

Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU) Palengaan Pamekasan 


Panidji-pandji N.U, tjiptaan asli oleh K.H, Riduan, Bubutan Surabaya th. 1926. 


NAHNU | Volume 2, Issue 1, Desember 2023 

NAHNU: Journal of Nahdlatul Ulama and Contemporary Islamic Studies 
adalah jurnal ilmiah akses terbuka (open acces) dan riviu ganda (double blind peer 
review) yang diterbitkan oleh Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya 
Manusia (Lakpesdam), Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Palengaan 
Pamekasan. Jurnal ini menerbitkan tulisan ilmiah baik berupa hasil penelitian 
maupun artikel konseptual, dan terbit dua kali dalam setahun, Januari dan Juni. 
Fokus kajian jurnal ini adalah isu keislaman dan sosial kontemporer yang 
muncul di kalangan masyarakat Nadlatul Ulama, baik di tingkat nasional 
(Indonesia) maupun di ranah internasional. Jurnal ini menjadi wadah ilmiah 
bagi para akademisi, peneliti, mahasiswa, profesional, praktisi, aktivis sosial 
untuk mendiskusikan dan berbagi pengetahuan dalam bentuk artikel ilmiah, 
namun dengan tetap memperhatikan aspek kesesuaian fokus, skop, dan unsur- 
unsur substantif artikel ilmiah seperti keaslian, kebaruan, dan lain sebagainya. 
Semua pihak dapat membaca, mengunduh, membagikan atau 
memanfaatkannya untuk kepentingan yang sah dan dibenarkan oleh hukum 
tanpa perlu meminta izin terlebih dulu kepada Tim jurnal. 


Saat ini, NAHNU: Journal of Nahdlatul Ulama and Contemporary Islamic 
Studies tengah proses indeksasi dengan sejumlah platform pengideks popular 
global, yaitu Google Scholar, Dimension, One search, Moraref, Garuda, Sinta, PKP 
Index. Kami terus berkomitmen menaikkan level indeks jurnal ke sejumlah 
pengindeks populer lainnya yang populer dan memiliki reputasi global dalam 
tata kelola publikasi ilmiah. 


Alamat Kantor 


NAHNU 

Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) Majelis 
Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Palengaan Pamekasan 

Kantor MWCNU Palengaan Pamekasan, Lantai 1 

Jalan Raya Kacok, Kecamatan Palengaan KM, 12, Kabupaten Pamekasan, Jawa 
Timur 69362 

Tim Editorial 

Editor-in-Chief 

Abd Hannan, M.Sosio 

Scopus ID: 57226881625 : Sinta ID: 6765194 | Lakpesdam MWCNU Palengaan 
Pamekasan, Indonesia 

Ketua Editor 

Moh. Fudholi, M.FiLL, 

Sinta ID: 6691341 | Institut Agama Islam Mifahul Ulum Panyepen, Indonesia 


Penyunting Bahasa 


Dr. Mohsi, M.HI., 
Sinta ID: 6111593! Lakpesdam MWCNU Palengaan Pamekasan, Indonesia 


Editor 


Dr. Imam Mustofa, M.S.I 

Scopus ID: 57216385898: Sinta ID: 235301 | PWNU Provinsi Lampung, 
Indonesia 

Dr. H. Islamul Hag, Lc., MA. 

Scopus ID: 57219254745, Sinta ID: 6666376 | IAIN Parepare, Indonesia 

Dr. Abdul Halim, M.Hum 

Scopus ID: 57995846400: Sinta ID: 6201755 | Universitas Islam Negeri Raden 
Mas Said Surakarta, Indonesia 

Wahyu Setyaningsih 

Scopus ID: 57219439281, Sinta ID: 6716849 | Universitas Islam Negeri Salatiga, 
Indonesia 

M Zainal Anwar 

Scopus ID: 57222904413, Sinta ID: 60032061 Universitas Islam Negeri Raden 
MAS Said Surakarta, Indonesia 

Abdul Azis 

Sinta ID: 66962221 Institut Agama Islam Miftahul Ulum, Pamekasan, 
Indonesia 

Ali Topan 

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia 

Khusnullah 

Universitas Kanjuruhan, Indonesia 


Reviewer 

Prof. Akhmad Muzakki, M.Ag., Grad.Dip. SEA., M.Phil 

Scopus ID: 42962128100 | Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul 
Ulama (PBNU), Indonesia 

Prof. Dr. KH. Abd. A'la Basyir 

Scopus ID: 58197407700 | Rais Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), 
Indonesia 

Mohammad Mahbubi Ali, Ph.D 

Scopus ID: 55615193600 | Rais Syuriyah PCINU Malaysia 

Prof. Masdar Hilmy 
Scopus ID: 56059557000 | Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Indonesia 
Prof. Dr. H. Nur Syam 
Scopus ID: 57217054810 | Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Indonesia 
Prof. Abdul Muhid 
Scopus ID: 57209454955 | Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Indonesia 
Prof. Dr. Musta'in Mashud 

Scopus ID: 57212755244 | Universitas Airlangga, Indonesia 


ii NAHNU,: Journal of Nahdlatul Ulama and Contemporary Islamic Studies 


Prof. Dr. Silfia Hanani 

Scopus ID: 57205534207 | Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek 
Bukittinggi, Indonesia 

Prof. Dr. Sutinah 

Scopus ID: 54791521600 | Universitas Airlangga Surabaya, Indonesia 

Prof. Dr. Mukhammad Zamzami, Lc., M.Fil.I 

Scopus ID: 57209688227, Sinta ID:258556 Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 
Indonesia 

Prof. Zainuddin Syarif 

Scopus ID: 57226892997 | Institut Agama Islam Negeri Madura, Indonesia 
Prof. Dr. Mohammad Kosim 

Scopus ID: 58097174400 | Institut Agama Islam Negeri, Indonesia 

Prof. Dr. Moh. Zahid 

Scopus ID: 57838501800 | Institut Agama Islam Negeri, Indonesia 

Prof. Khoirul Rosyadi, Ph.D 

Scopus ID: 58419785300, Sinta IA: 6197696 | Universitas Trunojoyo Madura 
Kevin William Fogg, Ph.D. 

Scopus ID: 55343021400 | The University of North Carolina at Chapel Hill| 
United State Amerika 

Falikhul Isbah, Ph.D. 

Scopus ID: 55566477400 | Universitas Gadjah Mada, Indonesia 

Ach Fatayillah Mursyidi, Ph.D. 

Google Sholar ID: U4SGgv4AAAAJ&hl | Islamic Studies and Christian- 
Muslim Relations, Edinburgh University, United Kingdom 


Administrator 
Safiuddin 
Lakpesdam MWC NU Palengaan, Pamekasan, Indonesia. 


MWCNU PALENGAAN 


NAHNU: Journal of Nahdlatul Ulama and Contemporary Islamic Studies 


DAFTAR ISI 


Istinbath Method Analysis of Nahdlatul Ulama In Determining 
Islamic Law In Indonesia 
Doni Azhari, Asmuni . tis pnngnnnnnaaana 107-118 


Nahdlatul Ulama's Local Islami Wisdom Value and Tts Role in 
Countering Extremism in Madura-Indonesia 
Nenoy Selyansngrun, AR ULAKDAT eateri eren amiilanamn 119-134 


Genealogi dan Pergeseran Bermazhab dalam Tradisi Beragama 
Nahdlatul Ulama (NU) di Indonesia 
Abdul Wafi Muhaimin .. mnta NOo130 


Spiritualitas di Era Digital: Pengarah Teknologi temhadah 
Pengalaman Keagamaan Masyarakat Perspektif Filsafat 
Hero Gethi Fernando .. Sesesai saath TOP NYA 


Tingkat Literasi Halal Remaja dan Shaisei Persuatannya. Studi 
di Pesantren di Indonesia 
PA un ni Pn an an na 175-190 


Perubahan Nilai-nilai Pesantren di Tengah Kawasan Padat 
Kontrakan Pendatang 
Fazrian Noor Romadorton wara ana ken mba aa 191-204 


NAHNU: Journal of Nahdlatul Ulama and 
Contemporary Islamic Studies 
Vol.1, no.2 (2023), pp. 107-118 


Istinbathh Method Analysis of Nahdlatul 
Ulama in Determining Islamic Law in 
Indonesia 


@poni Azhari 


Universitas Islam Indonesia, Indonesia 
@ donyazhary00@gmail.com 


@Asmuni 
Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, Indonesia 
@asmuni@uii.ac.id 


“Korespondensi: donyazhary00@ gmail.com 


Article Information Abstract 


Lajnah Bahtsul Masa'il is used in Nahdlatul Ulama's Istinbathh 
procedure to determine Islamic law in Indonesia. Starting with the 
gauli approach, they directly reference the writings of the four 
madhhabs or their successors. There is also the manhaji approach, 
which combines a magashidi approach with collective ijtihad. These 
three approaches make it possible to create rules adaptable to social 


and cultural developments in Indonesia while maintaining the core 
Submitted: 30 Oktober 2023 


Revision: 05 November 2023 


Accepted: 17 November 2023 d | On | h b diri Pn 
Published MO1Decemben 2023 ynamilcs an ostering armMOony etween traditiona slamic 


teachings and modern advancements. 


principles of Islamic law's universality. The Istinbathh technigue of 
Nahdlatul Ulama is crucial in adapting to Indonesian society's 


Lajnah Bahtsul Masa'il digunakan dalam prosedur Istinbathh 
Nahdlatul Ulama untuk menentukan hukum Islam di Indonesia. 
Lajnah ini mengacu pada empat mazhab saat membahas topik-topik 
keagamaan. Dimulai dengan pendekatan gauli, mereka membuat 
referensi langsung ke tulisan-tulisan dari empat mazhab atau 
penerusnya. Jika tidak ada sudut pandang yang jelas, mereka 
menggunakan pendekatan ilhagiy, membandingkan penilaian 
masalah baru dengan yang sebanding dengan cara merujuk pada 
Keywords: sumber-sumber kredibel (mutabar) dan mengutip sudut pandang yang 
Nahdlatul Ulama, Istinbath sudah ada sebelumnya. Ada juga pendekatan manhaji, yang 
Method, Indonesian Islamic menggabungkan pendekatan magashidi dengan ijtihad kolektif. Ketiga 
Law pendekatan ini memungkinkan terciptanya aturan-aturan yang dapat 
beradaptasi dengan perkembangan sosial dan budaya di Indonesia 
dengan tetap mempertahankan prinsip-prinsip utama universalitas 
hukum Islam. Teknik Istinbathh Nahdlatul Ulama sangat penting, 
karena dengannya keberadaan hukum Islam dapat beradaptasi dan 
menjalin keselarasan dengan perkembangan dan kemajuan zaman 
yang ada di tengah masyarakat secara menyeluruh. 


Istinbathh Method Analysis of Nahdlatul Ulama..... 107 


Doni Azhari, Asmuni 


INTRODUCTION 

The debate of Islamic law and dynamic social and political changes spurred a 
responsive legal update in response to societal change.' The universality and 
eternity of Islamic law itself are still considered, notwithstanding changes in 
Islamic legal philosophy that emphasize the locality and temporality of Islamic 
teachings. In particular, Islamic law and instructions in general will be 
challenging to socialize if efforts are not made to modernize and transform it. 

While some textual normative sources of law are still generic, concrete 
legal situations are becoming more prevalent in everyday life. The scholars 
created the ijtihad system to foresee these changes.' Nahdlatul Ulama, the largest 
organization in Indonesia besides Muhammadiyah, has abundant human 
resources and pays excellent attention to shul figh as the "production engine" of 
Islamic law. Hence, Nahdlatul Ulama can be considered an Islamic organization 
in Indonesia that grew out of figh issues. Therefore, research on Nahdlatul 
Ulama and its community cannot be separated from the tradition of figh 
thinking, including the theoretical framework (ushul al-figh) and the rules of figh 
(al-gawaid al-fighiyyah). 

Because of the parallels in ijtihad methods between the four madhhabs 
(schools of thought or figh in Islamic jurisprudence) and the four associates of 
Khulafaur Rashidin, Nahdlatul Ulama decided to focus on those four madhhabs. 
For instance, Imam Malik resembles Companion Umar bin Khattab's style, while 
Imam Shafi'i reflects Companion Abu Bakr's more cautious manner. Imam 
Ahmad bin Hanbal exhibits parallels with Companion Uthman bin Affan's way 
of thinking, while Imam Abu Hanifah exhibits similarities with Sayyidina Ali 
bin Abi Talib's way of thinking. Because of this, the figh approach in Nahdlatul 
Ulama is the same as the madhhab, in which every religious guestion (al-masail al- 
diniyyah) is addressed, and a solution is sought based on the figh texts of the four 
madhhabs adhered to, including Hanafi, Maliki, Syafi'i, and Hanbali. 
Nonetheless, the Shafi'i school of thinking predominates in the organization's 
figh practice. 


1 Suaidi Suaidi, 'Historiografi Perkembangan Keragaman Hukum Islam, Dari Era 
Rasulullah Ke Fikih Mazhab', NAHNU: Journal of Nahdlatul Ulama and Contemporary 
Islamic Studies 1, no. 1 (2023). 

2 O. Salman, Beberapa Aspek Sosiologi Hukum, ed. Alumni (Bandung, 1993). 

3 M. Syaltut, Al-Islam Agidah Wa Syari'ah (kairo: Dar al-Syurug, 2001). 

4 M. Ali Khaidar, Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia, Pendekatan Figh Dalam Politik 
(Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1994). 

5 Muhisn, 'Pemikiran Hukum Nahdlatul Ulama' (Universitas Islam Nusantara, 2019). 


108 Istinbathh Method Analysis of Nahdlatul Ulama... 


NAHNU: Journal of Nahdlatul Ulama and 
Contemporary Islamic Studies 
Vol.1, no.2 (2023), pp. 107-118 


Thinking, particularly in figh, evolved gradually within Nahdlatul 
Ulama, reflecting the moderate outlook of the Nahdliyyin as followers of 
Ahlussunah wal Jamaah Islam.$ They take a cautious attitude on every matter (al- 
ihtiyath) and tend to avoid taking a strong position when the gaul mazhab does 
not give clear instructions. As a result, they freguently decide against 'jtihad in 
favor of tawagguf (postponing the matter). As seen in the legal rulings of Bahtsul 
Masa'il Nahdlatul Ulama, which for many years referred to the classical texts of 
the Shafi'iyah school of thought, which is one of the dominant schools within the 
organization, religious belief, including figh, tends to prioritize bayani reasoning 
and is focused on mazhab thinking in this context.' 

As a result, via this study, we will consider the Istinbathh method of 
Nahdlatul Ulama to be a crucial pillar in establishing Islamic law in Indonesia. A 
thorough examination of the Istinbathh method's function will enable us to 
comprehend how Nahdlatul Ulama developed a strategy adaptable to social, 
political, and cultural changes in Indonesian society without sacrificing the core 
principles of Islamic law's universality. One thing to pay attention to is how the 
Istinbathh approach has reconciled traditional Islamic teachings with the 
demands and dynamics of Indonesia's developing society. 


Methods 
A gualitative approach with a case study emphasis will be the research 
methodology used in this study. The gualitative method was selected to 
comprehend and evaluate the Istinbathh technigue employed by Nahdlatul 
Ulama to establish Islamic law in Indonesia.8 Using this method, we can better 
learn Islamic legal doctrine and practice concerning social, political, and cultural 
settings. The organization Nahdlatul Ulama, which is essential in determining 
Islamic law in Indonesia, will be the subject of the case study. Data will be 
gathered from various sources, including related literature, official records from 
the Nahdlatul Ulama, and interviews with members participating in the law- 
making process. 

A thematic approach will be used in the gualitative analysis of the 
acguired data to find patterns, themes, and views that emerge from the data. To 
comprehend the theoretical underpinnings of Nahdlatul Ulama's Istinbathh 


SA F Mursyidi and Abd Hannan, Nahdlatul Ulama, Pesantren, and Their Contribution 
to Strengthening National and State Buildings in Indonesia”, NAHNU: Journal of Nahdlatul 
Ulama and Contemporary Islamic Studies 1, no. 1 (2023). 

7 Imam Yahya, Akar Sejarah Bahtsul Masa'il: Penjelajahan Singkat, M. Imdadun Rahmat, Kritik 
Nalar Figh NU, Transformasi Paradigma Bahtsul Masa'il (Jakarta: LAKPESDAM NU, 2002). 

8 Handbook of Oualitative Research., Handbook of Oualitative Research. (Thousand Oaks, 
CA, US: Sage Publications, Inc, 1994). 


Istinbathh Method Analysis of Nahdlatul Ulama..... 109 


Doni Azhari, Asmuni 


technigue, this research will also consider the historical and theoretical context 
by looking at pertinent theories and theoretical frameworks, such as ushul al- 
figh. This study strategy is intended to gain a more precise knowledge of the 
Istinbathh method's function in establishing Islamic law in Indonesia and how it 


adapts to the changing social and cultural dynamics of Indonesian society. 


RESULTS AND DISCUSSION 

Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama 

The Nahdlatul Ulama tradition uses Lajnah Bahtsul Masa'il to make legal 
decisions. Specifically, a body with the power to address any religious issues 
that Nahdiyyin people may have.” This institution is arranged hierarchically in 
Jakarta, from the Branch to the Central level. Due to a lack of human resources, 
this institution, especially in locations where NU has a powerful presence, 
typically only appears at the Branch level up to the Center. However, this 
institution may arise at the Vice Branch Council or the Branch level in some 
areas." 

One of the organizations in Jam'iyyah NU is Lajnah Bahtsul Masa'il, 
which serves as a study forum for various religious (Islamic) concerns. This 
organization gathers, debates, and resolves figh, a term that refers to the four 
madhhabs-related legal certainty-reguiring disputes. A minimum of two sub- 
commissions makes up Lajnah Bahtsul Masa'il: Bahtsul Masa'il ad-Diniyyah al- 
Wagi'iyyah (study of actual religious problems that arise and develop in social 
society to obtain legal certainty) and Bahtsul Masa'il ad-Diniyyah al-Maudhu 'iyyah 
(analysis of conceptual spiritual issues). 

It is essential to clarify the distinction between "Bahtsul Masa'il" and 
"Lajnah Bahtsul Masa'il" to prevent confusion. "Lajnah Bahtsul Masa'il" is the name 
of the institution or forum that conducts this process, whereas "Bahtsul Masa'il" 
refers to the process itself.! The topics freguently discussed in this context are 
actual theological difficulties that society grapples with, especially in light of 
modernity and scientific advancements. This process, which culminates in the 
National Conference and Congress of Nahdlatul Ulama, incorporates the 
organizational structure at the branch, regional, and giant board levels to obtain 


answers and legal certainty. The primary focus of Lajnah Bahtsul Masa'il is on the 


9 Khaidar, Nahdlatul Ulama Dan Islam Di Indonesia, Pendekatan Figh Dalam Politik. 

1 Ahmad Munjin Nasih, 'Bahtsul Masa'il Dan Problematikanya Di Kalangan Masyarakat 
Muslim Tradisional', Al-Gonun 12, no. 1 (2009): 107. 

1 Fiena Saadatul Ummah, “Modernisasi Pendidikan melalui Implementasi Manajemen 
Mutu di Kalangan Pesantren Nahdlatul Ulama di Madura', NAHNU:: Journal of Nahdlatul 
Ulama and Contemporary Islamic Studies 1, no. 1 (2023). 


110 Istinbathh Method Analysis of Nahdlatul Ulama... 


NAHNU: Journal of Nahdlatul Ulama and 
Contemporary Islamic Studies 
Vol.1, no.2 (2023), pp. 107-118 


difficulties that the Nahdliyyin community freguently faces.” It is undeniable 
that Bahtsul Masa'il is a typical academic tradition owned by pesantren and 
Nahdlatul Ulama. On the one hand, this tradition can demonstrate the existence 
of intellectual dynamics within Nahdlatul Ulama. Still, on the other, this forum 
is the focus of vehement criticism from parties both inside and outside of 
Nahdlatul Ulama about the stagnation of Nahdlatul Ulama jurists' thinking." 

The use of the methodology in determining legislation has been 
criticized. They assert that the Bahtsul Masa'il of Nahdlatul Ulama is more 
constrained by a textual approach than a contextual one. Or, to put it another 
way, the prevailing strategy is the guality strategy, which freguently overlooks 
external factors like socio-cultural issues or the way decisions are made. 

Based on Husen Muhammad's observation,” Tagrir Jama'iy, ilhag, and 
istinbath are the three procedures that need to be improved in the process of 
Bahtsul Masa'il among Nahdlatul Ulama. Tagrir jama'iy is guoting fatwa sources 
from encyclopedias to resolve issues. This strategy is founded on the idea that 
the opinions of ulama or call al fagih are considered pertinent to the current 
situation and should be used without reservation. To address current concerns, 
the yellow books are still seen as valuable." 

This process established a legal decision-making hierarchy, as decided at 
the National Conference of Ulama of Nahdlatul Ulama in 1992 in Lampung. The 
first opinion considered is the one that Imam al-Nawawy and Imam al-Rafi'iy 
have agreed upon, followed by Imam al-Nawawy's opinion, Imam al-Rafi'iy's 
opinion, the opinion supported by the majority of scholars, the opinion of the 
most intelligent scholars, and the opinion of the majority of wara' scholars." The 
Imams of the Shafi'i madhhab and Imam al-Shafii as its creator may be less 
effective due to the hierarchical arrangement that positions Imam al-Nawawy 
above all other Imams, including Imam al-Shafii. It also illustrates the academics 
of Nahdlatul Ulama's restricted flexibility in selecting a madhhab, which should 
be unrestricted according to Nahdlatul Ulama's Articles of Association. This 


12 Muhisn, Op.Cit. (nd). 

13 “Kalangan Dalam NU Yang Sering Memberikan Kritik Terhadap Keberadaan Bahtsul 
Masa'il Diantaranya Adalah KH. Husen Muhammad, KH. Sahal Mahfudz, KH. Masdar 
Fadrid Mas'udi, Abd. Mugsid Ghazali Dan Lain-Lain', n.d. 

14 Husen Muhammad, Tradisi Istinbath Hukum NU: Sebuah Kritik, Dalam Kritik Nalar Figih 
NU (Jakarta: LAKPESDAM NU, 2002). 

15 Keyakinan Ini Seperti Disampaikan Oleh Abdul Manan, Ketua Lajnah Bahtsul Masa'il 
Pesantren Al Falah Ploso Kediri, Dalam Sebuah Wawancara Tanggal 20 Juli 2009, n.d. 

16 Aziz Masyhuri, Hasil Muktamar Dan Munas Ulama NU Tahun 1926-1994 (Surabaya: 
Dinamika Press, 1997). 


Istinbathh Method Analysis of Nahdlatul Ulama..... 111 


Doni Azhari, Asmuni 


criterion is against the spirit of figh, which upholds the freedom of thought and 
opinion, even when those opinions are considered incorrect. Although Imam al- 
Nawawy and Rafi'i are at the top of the hierarchy, their magnificent works are 
rarely cited as examples in everyday life."' 

Ilhagi, which describes an issue with a comparable problem, is the second 
procedure in Bahtsul Masa'il. The Nahdlatul Ulama scholars view ilhag as 
distinct from giyas, which correlates the issue with the wording of the Our'an or 
a hadith. Ilhag solely alludes to scholarly opinions found in published literature. 
Ilhag is utilized more freguently than giyas in the practice of Bahtsul Masa'il 
because giyas necessitates a greater degree of knowledge, including a thorough 
study of the Our'an, Hadith, Ijma', usul figh, nasikh mansukh, and Arabic 
language." 

It is not without issues that the notion of ilhag was chosen to establish the 
law in Bahtsul Masa'il. First off, the ilhag technigue uneguivocally demonstrates 
NU scholars' resistance to conducting an in-depth analysis of sharia sources. 
Second, even when redactions are utilized as analog materials, they are still the 
results of human thought constrained by time and place circumstances. The 
yellow books employed as Bahtsul Masa'il references are the outcome of 
centuries of intellectual ijtihad closely tied to the social and cultural events of the 
time. So, it often feels forced and is done to satisfy the demand for references in 
the yellow books, as in the cases of insurance, sperm banks, bonds, IVF, and 
other issues. 

Istinbath is the third step in the Bahtsul Masa'il process. However, 
istinbath is less well-liked in the eyes of the majority of Muslims. The concept of 
istinbath is understood differently by NU clerics. They view stint as a technigue 
to extract the law dynamically from the yellow book's passages that the fugaha 
have created to address current issues. " 

This interpretation contradicts the PBNU's understanding of istinbath at 
the Lampung National Conference of Alim Ulama. Istinbath uses gawaid 
usuliyyah and gawaid fighiyyah to deduce the shara' law from its evidence. Actors 
in NU Bahtsul Masa'il view istinbath as more closely related to ijtihad and believe 


they lack the skills necessary to perform ijtihad. 
Nahdlatul Ulama Istinbath Method 


17 “Ahmad Munjin Nasih, Op.Cit (n.d.). 

18 Muhammad ibn “Aly ibn Muhammad Al-Shaukany, Irshad al Fuhul (kairo: Beirut: Dar 
Al-Fikir, 1992). 

19 Sahal Mahfudz, Bahtsul Masa'il Dan Istinbath Hukum NU: Sebuah Catatan Pendek, Dalam 
Kritik Nalar Figih NU (Jakarta: LAKPESDAM NU, 2002). 


112 Istinbathh Method Analysis of Nahdlatul Ulama... 


NAHNU: Journal of Nahdlatul Ulama and 
Contemporary Islamic Studies 
Vol.1, no.2 (2023), pp. 107-118 


In finding and providing solutions to answers to legal certainty, the procedures 
used by the Lajnah Bahtsul Masa'il can be arranged by the seguence, including the 
following:” First, If it is sufficient to use the ibarah kitab. There is only one 
gaul/face, and the answer follows the gaul/face in the ibarah kitab. Second, if it is 
still possible to use ibarah kitab, but there is more than one gaul/face, then tagrir 
jamaiy is done to choose one gaul/face. Third, if there is no answer in the ibarah 
kitab, then al-ilhagiy al-masa'il bi nadzair (eguating the ruling with similar cases) is 
used, identical to giyas. Fourth, if no one gaul or face is discovered in the ibarah 
kitab and ilhagiy is still unable to provide a solution, Istinbathh jama'iy (collective 
decision of the law) is utilized in line with the principles and thinking of the 
imams of the madhhab. 

The explicit recognition of the significance of developing methodical 
thinking, particularly in the context of ijtihad in making legal choices, dates back 
to the National Conference of NU Scholars, which took place from July 21-25, 
1992, in Bandar Lampung. Following the Lampung National Conference, 
Nahdlatul Ulama used the following three technigues to create laws:” 

a) Oauli Method 

The text of the opinions of the imams of the four madhhabs or the opinions 
of their adherents is directly cited in this method of Istinbathh law (textualist 
taglid) by NU academics. When using the Oauliy technigue, selecting gaul/face is 
the first step. When an issue arises, the following steps are taken: 1) Taking the 
opinion that is more maslahat and or stronger. 2) As far as possible by 
implementing the provisions of the Congress, if there is a difference of opinion, it 
is resolved by seguentially taking gaul/face with mu'tabarah (recognized) books.” 
Example of applying the gauli method: 

First, what the cigarette laws are. By looking directly at the wording of the 
imams' opinions in the mazhab or mu'tabarah books, NU applies the gauli 
approach to determine the legality of smoking. Three viewpoints are relevant in 
this instance: According to the first viewpoint, smoking is "mubah,” or acceptable, 
because it is believed to do minimal harm. There is no perception of cigarettes as 
an intoxicant. According to the second opinion, smoking is "makruh,” or advised 
to be avoided. Even if it causes only minor harm, it is not prohibited from Islam 
because of this. 

According to the third opinion, smoking is "haram” or forbidden. The 


claim is that long-term use of cigarettes has numerous adverse effects, including 


2 Abdul Muchith Muzadi, Mengenal Nahdlatul Ulama, Cetakan IV (Surabaya: Khalista, 
2006). 

21 Tim Penulis UII, Pribumisasi Hukum Islam (Yogyakarta: Kaukaba, 2012). 

2 Muzadi, Mengenal Nahdlatul Ulama, Cetakan IV. 


Istinbathh Method Analysis of Nahdlatul Ulama..... 113 


Doni Azhari, Asmuni 


cancer and a variety of lung illnesses. NU does not expressly declare smoking to 
be haram since there is no unambiguous and explicit passage in the Ouran or 
hadith that forbids it. As a general rule of law, if there is no clause forbidding it, it 
is regarded as permitted (mubah). Additionally, smoking laws can vary based on 
the situation. Smoking may occasionally be considered sunnah if it is a necessary 
component of treatment. Still, it may also become illegal or makruh if it disturbs 
other people or harms the general welfare. 

Second, the guestion of whether mosgues, madrasah, or cottages 
(dormitories) may be constructed using zakat contributions was raised at the 
inaugural Surabaya Congress in 1926. This guery was about Imam al-Oaffal's 
guotation of the term ”sabilillah” definition. Using zakat for this purpose was 
prohibited, according to Muktamar T's ruling. In the context of zakat, the term 
"sabadilla” is explicitly understood as jihad or war in the service of Allah, not for 
the construction of mosgues, madrassas, or boarding schools. Imam al-Oaffal's 
guotation supports applying zakat to other noble purposes, viewed as a tenuous 
justification. The texts Rahmatul Ummah and Tafsir al-Munir, which underline 
that zakat may not be utilized for constructing mosgues or shrouding graves, 
serve as the foundation for this reasoning.” 

The guestion of ruling this action and whether the pilgrim's prayer fits 
under the "lihurmatil wagti" category arises when a pilgrim on an airline flight 
loses his wudu and chooses to perform Tayamum with a chair as a substitute. The 
responses are presented per a gauliy methodology, which references the opinions 
of various scholars as recorded in figh books and particular schools of thought. 
Several reference books, including al-Majmu', Fathul Wahab, and others, mention 
that using a chair as a substitute for wudu is prohibited in tayammum. Because 
it respects the prayer hour (lihurmatil wagti), the prayer offered in this 
circumstance is still legitimate. This strategy is consistent with the Hanafi and 
Maliki schools of thought. 

b) Ilhagi Method 

The ilhagiy approach, which is utilized in NU Bahtsul Masa'il, entails 
comparing an issue's law to that of a problem with a legal ruling that already 
exists in the mutabar book and making use of previous opinions if there is no 
textual solution in the mutabar books. For this ilhagiy method to work, several 
conditions must be met, including the presence of elements with unresolved legal 
issues (mulhag bih), unresolved legal issues (mulhag 'alaih), and similarities 
between the two (wajh al-ilhag). The practical application of this ilhagiy method 


2 Aziz Masyhuri, Masalah Keagamaan: Hasil Muktamar Dan Munas Ulama NU, (Ke Satu- 
1926 s/d Kedua Puluh Sembilan 1994) (Surabaya: Dinamika Press, 1997). 


114 Istinbathh Method Analysis of Nahdlatul Ulama... 


NAHNU: Journal of Nahdlatul Ulama and 
Contemporary Islamic Studies 
Vol.1, no.2 (2023), pp. 107-118 


resembles giyas regarding both the process and the prereguisites. Although 
similar, the ilhagiy method emphasizes legal uniformity based on the text of 
mutabar books, while giyas is based on the readers of the Our'an and as-Sunnah. 

Example 1: The Hajj lottery club. The Hajj lottery club (Indonesian, Arisan) is 
generally acceptable as long as the sums of money don't change. There are 
conflicting views on this subject, but if the The Hajj lottery club changes 
regarding the expense of the Hajj (ONH). Nevertheless, the Hajj is still regarded 
as valid. The ilhagiy technigue is used in this explanation, which references texts 
such as al-alyubiy Juz. II, p. 258, Nihayatul Muhtaj Juz. II, p. 219, Nihayatul 
Muhtaj Juz. III, p. 233, and as-Shargowi Juz. I, p. 460. 

Example 2: This inguiry relates to the legality of buying and selling 
transactions conducted over the phone, via email, or cybernetic platforms 
(online), provided that both parties have seen the goods being exchanged (mabi'), 
are aware of their nature and type, and have complied with all other 
prereguisites and principles of buying and selling. The solution is reached by 
referring to examples with a comparable essence, such as the case of ordering 
products, as the traditional books of authority do not expressly describe 
transactions via electronics. 

c) Manhaji Method 

The imam madhab's methodology (methodological taglid), which mu'tabar 
scholars freguently employ, was utilized to assemble the manhaji method, which 
Lajnah Bahtsul Masa'il used to resolve religious disputes. In other terms, the 
Manhajiy approach might be understood as group ijtihad by NU students. The 
manhaji process has been used by earlier scholars, just like the gauli and ilhagi 
methods, although not under the name manhaji or in a decision. 

There are three ways to perform Istinbathh using the taglid manhaji 
method: Istinbathh bayani, which refers to mashlahah as the goal of the law 
(magoshid al shari'ah), Istinbathh giyasi, which involves paying attention to illat. 
Example: There are three ways to perform Istinbathh using the taglid manhaji 
method: Istinbathh bayani, which refers to mashlahah as the goal of the law 
(magoshid al shari'ah), Istinbathh giyasi, which involves paying attention to illat. 
First, Islam does not adhere to a predetermined idea of the state. The Our'an does 
not state whether it is mamlakah, daulah, or jumhuriyah. The Islamic community is 
referred to in the Our'an as the best ummah (kuntum khairu ummatin). With the 
word "best ummah" included, Muslims are given the mandate and authority to 
organize their community and other plural communities as effectively as possible 
to fulfill the common good by following the ideals of justice, unity, peace, 
freedom, and other principles. As a result, the ummah's field of ijtihad is how NU 
should structure the state. Battling for symbols is not as vital to NU as fighting 


Istinbathh Method Analysis of Nahdlatul Ulama..... 115 


Doni Azhari, Asmuni 


for the essence of the state. The most crucial factor is that Allah's law is present 
wherever there is gain. The most critical issue is that the state, in whatever form, 
must not become a barrier to the development of Islamic propagation. Second, In 
the sociopolitical context, the Indonesian country was split by divide and 
imperial politics during colonization. Conseguently, achieving independence on 
the national platform demands a spirit of unity across ethnicity, religion, and 
culture. Thus, a fatwa proclaiming that "love of country is part of faith" was 
issued during its route. Third, conflicting factions resulted from discussions 
between religious and secular nationalist parties regarding the seven words in 
the Jakarta Charter, the foundation of the state. A middle path is reguired to 
prevent ideological strife and division in the Republic of Indonesia. 

To determine the law, NU follows several principles of law as guides. 
Scholars who adhere to the taglid approach also freguently employ these rules of 
law. Among these regulations are: First, If you can't have it all, you can't give it 
all up (maa laa yudroku kulluhu la yutroku kulluhu). Second, preventing harm takes 
precedence over taking the benefits that can be obtained" (dar al-mafasid 
mugoddamu ala jalbi al masholih). Third, If it is difficult to decide between two 
egual harms, the lesser of the harms must be chosen" (al akhdzu bi akhoffi al 
dhararain). Fourth, preserving the good old things and taking the better new 
things" (al muhafadhah ala al godimi al shalih wa al akhdzu bi al jadidi al ashlah). 
Custom can be used as a basis for law" (Al adat muhakkamah). Fifth, good and 
evil" (al maslahat wa al mafsadat). Sixth, closing the path to harm or prevention" 
(Saddu al dzariah). Seventh, emergency permits what was forbidden" (Al dzarurat 
tubihu al mahdhurat). Eighth, what is a condition for the fulfillment of an 
obligation becomes obligatory" (Ma la yatimmu al wajib illa bihi fahuwa wajib). 
Ninth, injury cannot eliminate harm" (Al dharar la yuzalu bi al dharar). 

Several legal commitments have been made by NU in support of the 
Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI) through this method of legal 
estimate, including the declaration of the Jihad Revolution to defend 
independence, the recognition of Indonesia as a nation-state, and various 
documents and edicts endorsing Pancasila as the basis of the state and ideology 
of the country. These are all communal decisions that must be acknowledged as 
laws that must be followed to advance the common good. 


CONCLUSIONS 

The Nahdlatul Ulama (NU) Istinbathh method proposes a framework that aids 
the decision-making process of Islamic law using an interpretative approach 
involving dialogue, active community engagement, and adaptation to the social 
situation and the times. The fundamental tenets of this approach serve as the 


foundation for the development of social dynamics by Islamic principles while 


116 Istinbathh Method Analysis of Nahdlatul Ulama... 


NAHNU: Journal of Nahdlatul Ulama and 
Contemporary Islamic Studies 
Vol.1, no.2 (2023), pp. 107-118 


allowing for adaptation and growth in response to the shifting social landscape 
and needs of contemporary society. In a more profound sense, the NU Istinbathh 
approach functions as a mechanism that transforms Islamic law from its 
traditional origins to a more inclusive and contextualized application. As a 
result, this strategy becomes a crucial tool for enhancing NU's position as the 
defender of Islamic principles and a peacemaker who promotes interreligious 
dialogue. Thus, NU's Istinbathh approach is more than just a set of laws, it also 
encompasses an essential comprehension of engagement and responsiveness to 


the dynamics of societal change. 


BIBLIOGRAPHY 

Ahmad Munjin Nasih, Op.Cit (n.d.). 

Al-Shaukany, Muhammad ibn 'Aly ibn Muhammad. Irshad al Fuhul. kairo: Beirut: 
Dar Al-Fikir, 1992. 

Handbook of Oualitative Research. Handbook of Oualitative Research. Thousand 
Oaks, CA, US: Sage Publications, Inc, 1994. 

“Kalangan Dalam NU Yang Sering Memberikan Kritik Terhadap Keberadaan 
Bahtsul Masa'il Diantaranya Adalah KH. Husen Muhammad, KH. Sahal 
Mahfudz, KH. Masdar Fadrid Mas'udi, Abd. Mugsid Ghazali Dan Lain- 
Lain, n.d. 

“Keyakinan Ini Seperti Disampaikan Oleh Abdul Manan, Ketua Lajnah Bahtsul 
Masa'il Pesantren Al Falah Ploso Kediri, Dalam Sebuah Wawancara 
Tanggal 20 Juli 2009, n.d. 

Khaidar, M. Ali. Nahdlatul Ulama Dan Islam Di Indonesia, Pendekatan Figh Dalam 
Politik. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1994. 

Mahfudz, Sahal. Bahtsul Masa'il Dan Istinbath Hukum NU: Sebuah Catatan Pendek, 
Dalam Kritik Nalar Figih NU. Jakarta: LAKPESDAM NU, 2002. 

Masyhuri, Aziz. Hasil Muktamar Dan Munas Ulama NU Tahun 1926-1994. 
Surabaya: Dinamika Press, 1997. 

— — —. Masalah Keagamaan: Hasil Muktamar Dan Munas Ulama NU, (Ke Satu-1926 
s/d Kedua Puluh Sembilan 1994). Surabaya: Dinamika Press, 1997. 

Muhammad, Husen. Tradisi Istinbath Hukum NU: Sebuah Kritik, Dalam Kritik Nalar 

Figih NU. Jakarta: LAKPESDAM NU, 2002. 

Muhisn. “Pemikiran Hukum Nahdlatul Ulama'. Universitas Islam Nusantara, 

2019. 

Muhisn, Op.Cit. (n.d.). 

Mursyidi, A F, and Abd Hannan. 'Nahdlatul Ulama, Pesantren, and Their 
Contribution to Strengthening National and State Buildings in Indonesia'. 
NAHNU:: Journal of Nahdlatul Ulama and Contemporary Islamic Studies 1, no. 
1 (2023). 


Istinbathh Method Analysis of Nahdlatul Ulama..... 117 


Doni Azhari, Asmuni 


Muzadi, Abdul Muchith. Mengenal Nahdlatul Ulama, Cetakan IV. Surabaya: 
Khalista, 2006. 

Nasih, Ahmad Munjin. “Bahtsul Masa'il Dan Problematikanya Di Kalangan 
Masyarakat Muslim Tradisional. Al-Oonun 12, no. 1 (2009): 107. 

'NoTitle,n.d. 

Salman, O. Beberapa Aspek Sosiologi Hukum. Edited by Alumni. Bandung, 1993. 

Suaidi, Suaidi. “Historiografi Perkembangan Keragaman Hukum Islam, Dari Era 
Rasulullah Ke Fikih Mazhab'. NAHNU: Journal of Nahdlatul Ulama and 
Contemporary Islamic Studies 1, no. 1 (2023). 

Syaltut, M. Al-Islam Agidah Wa Syari'ah. kairo: Dar al-Syurug, 2001. 

UII, Tim Penulis. Pribumisasi Hukum Islam. Yogyakarta: Kaukaba, 2012. 

Ummah, Fiena Saadatul. “Modernisasi Pendidikan melalui Implementasi 
Manajemen Mutu di Kalangan Pesantren Nahdlatul Ulama di Madura. 
NAHNU: Journal of Nahdlatul Ulama and Contemporary Islamic Studies 1, no. 
1 (2023). 

Yahya, Imam. Akar Sejarah Bahtsul Masa'il: Penjelajahan Singkat, M. Imdadun 
Rahmat, Kritik Nalar Figh NU, Transformasi Paradigma Bahtsul Masa'il. 
Jakarta: LAKPESDAM NU, 2002. 


118 Istinbathh Method Analysis of Nahdlatul Ulama... 


NAHNU: Journal of Nahdlatul Ulama and 
Contemporary Islamic Studies 
Vol.1, no.2 (2023), pp. 119-134 


Nahdlatul Ulama's Local Islamic Wisdom Value 
and Its Role in Countering Extremism in 
Madura-Indonesia 


ONensy Setyaningrum 
Al Bukhary International University, Malaysia 
@nensy.setyaningrum@student.aiu.edu.my 


@Aliyyul Akbar 
Ngudia Husada Madura (NHM), Indonesia 
8 aliyyulakbar3@gmail.com 


“Correspondenee: nensy.setyaningruni@)student.aiu.edu.my 


Article Information Abstract 


This study examines tbe phenomenon of global extremism among tbe Madurese 
community and strategies for fighting against it through the role and function of 
Nahdlatul Ulama's local Islamic wisdom values. Based on analysis of field 
data, tbis study found that religious realities in Madura in recent years have 
received attention as tbe involvement of several communities in global terrorism 
networks has been revealed. Responding to this situation, swift steps are needed 
10 prevent it. One maximiges the existence and role of Nahdlatul Ulama's local 
Submitted: 18 November 2023 Islamic wisdom. In this context, NU, as tbe most prominent Islamic 
Revision: 24 November 2023 organization in Indonesia, has special religious tools to ward off all forms of 
Accepted: 14 December 2023 religious extremism in Madura. The spiritual device in guestion is their religious 
Published: 19 December 2023 paradign, which has focused on four values, namely the value of justice, 
moderate values, balance, and tolerance. 


Dalam beberapa dekade terakhir, isu dan kasus ektsremisme di 
Madura semakin ramai diperbincangkan dan mengundang perhatian 
banyak kalangan. Pasalnya, pada tahun 2022, Tim Datasemen 
Khusus Densus 88 Antiteror melakukan penangkapan terhadap tiga 
orang warga setempat, yang diduga terlibat jaringan terorisme 
internasional. Studi ini memiliki tujuan khusus mengkaji fenomena 
ekstremisme global di kalangan masyarakat Madura serta strategi 
perlawanan terhadapnya melalui peran dan fungsi nilai kearifan lokal 


Keywords: : Haag: 
un Ann Islam Nahdlatul Ulama. Berdasarkan analisa data lapangan, studi ini 
NeolULaa mendapati temuan bahwasanya realitas keagamaan di Madura dalam 


beberapa tahun terakhir berada dalam situasi tidak baik-baik saja 
seiring terungkapnya keterlibatan sejumlah masyarakat dalam 
jaringan terorisme global. Menyikapi situasi ini, perlu adanya 
langkah sigap dan upaya melakukan mitigasi, salah satunya adalah 
dengan memaksimalkan keberadaan dan peran kearifan lokal Islam 
Nahdlatul Ulama. Dalam konteks ini, NU sebagai organisasi Islam 
terbesar di Indonesia memiliki perangkat keagamaan khusus untuk 
menangkal segala bentuk ekstremisme beragama di Madura. 
perangkat agama dimaksud adalah paradigma beragama mereka 
yang selama ini menitikberatkan terhadap empat nilai, yakni nilai 
keadilan, nilai moderat, nilai keseimbangan, dan nilai toleransi. 


Extremism, Madura. 


Nahdlatul Ulama Local Islamic Wisdom Value and Its Role...... 119 


Nensy, Akbar 


INTRODUCTION 

The study of issues surrounding religious extremism in Madura is essential and 
exciting. This is important because, as we all understand, in the last few decades, 
several areas in Madura have begun to be successfully infiltrated by religiously 
motivated extremism, whether in the form of beliefs or movements. Objective 
evidence of the existence of this group was confirmed after the arrest of some 
people in Madura who were strongly suspected of being involved in acts of 
terrorism in Indonesia. Some of them were the arrest of a husband and wife 
couple with the initials HS and I in Sampang Madura Regency, specifically in 
Bira Tengah Village, Sokobanah subdistrict, Sampang Regency (2019). The 
Densus 88 Team arrested this couple because they had ties to the transnational 
terrorist organization Islamic State of Irag and Syria (ISIS).2 The latest is the arrest 
of a suspected terrorist with the initials MA in Sumenep Regency (2021). Based 
on field data research, MA is the leader of Jemaah Islamiyah (JI) and serves as the 
local regional Korda Jl. 

Regarding the existence and role of Islamic boarding schools (Indonesian: 
Pesantren) in responding to the existence of terrorist groups and movements in 
Indonesia, many studies have been carried out on this matter. One of them comes 
from Amir Mu'allim (2006). Based on his study, the author found that since the 
tragedy of 11 September 2002 and the series of terror events in Indonesia after the 
1998 reformation, the existence of Islamic boarding schools as famous institutions 
of Islamic education in Indonesia has often attracted suspicion. According to him, 
suspicions about the closeness of Islamic boarding schools to terrorist 
movements in Indonesia are entirely baseless.' On the contrary, Islamic boarding 
schools, with their education system, which places great emphasis on local 
Islamic values and regional culture of the archipelago, have a significant role and 


1 Fathor Rasi, Densus 88 Ciduk Terduga Teroris Wanita Asal Sampang Madura', 
https://www.jatimpos.id/, OKT 2019, https://www .jatimpos.id/kabar/densus-88-ciduk- 
terduga-teroris-wanita-asal-sampang-madura-b1Xot9cmE. 

2 Abd Hannan, 'Sinergi Kearifan Lokal dan Pendidikan Pondok Pesantren: Strategi 
Meredam Isu Ekstremisme di Madura”, Asketik: Jurnal Agama dan Perubahan Sosial 6, no. 2 
(2022). 

3 “Ketua NU Sumenep Sikapi Gerakan Terorisme', NU Online Jatim, accessed 29 March 
2022, https://jatim.nu.or.id/madura/ketua-nu-sumenep-sikapi-gerakan-terorisme-2vahA, 
Zainal Abidin et al., “Teror atas Nama Jihad dalam Pandangan Civitas Pesantren Madura, 
Studi Kasus Pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata Pamekasan Dan Pesantren Al-Amien 
Prenduan Sumenep”, Jurnal Istigro' 16, no. 1 (2018): 32. 

4 Amir Mu'allim, Isu Terorisme Dan Stigmatisasi Terhadap Pondok Pesantren 
(Meluruskan Kesalahpahaman Terhadap Pondok Pesantren', Millah Jurnal Studi Agama, 


VI, no. I (Agustus 2006). 


120 Nahdlatul Ulama Local Islamic Wisdom Value and Its Role...... 


NAHNU: Journal of Nahdlatul Ulama and 
Contemporary Islamic Studies 
Vol.1, no.2 (2023), pp. 119-134 


contribution in strengthening the social cohesion of society, including countering 
all forms of religious radicalism and teachings. Many other studies also reinforce 
this finding, some by Mohammad Sulhan, Pesantren sebagai Penangkal Radikalisme 
dan Terorisme (2019). 

Unfortunately, even though there have been many academic studies that 
have tried to examine the issue of radicalism in Indonesia - including the two 
studies above -so far, there have not been many academic studies that specifically 
discuss how the local wisdom values of Nahdlatul Ulama (NU) have a strategic 
role and function in counteracting movements and understandings of global 
radicalism.$ Most of the existing studies so far have focused more on portraying 
the structural role of the state, which many people assume can be the answer to 
the problem of terrorism in Indonesia. There is nothing wrong with this thesis, 
it's just that examining the role and contribution of the state in eradicating 
extremism in Indonesia is not enough to look at activities structurally. Apart 
from that, many other things can be studied, such as the role of religious social 
institutions, as demonstrated by the Islamic mass organization Nahdlatul 
Ulama. This void is what this article aims to fill and offer, namely describing and 
exploring the value of NU Islamic local wisdom, the existence of which can be 
used as a unigue instrument for preventing and eradicating radicalism in 
Indonesia. Both radicalism at the ideological and movement levels directly 


connect with community social activities. 


RESULT AND DISCUSSION 

Religious Extremism Phenomenon in Madura 

In several literary sources, radicalism is understood by many groups as a 
thinking construction that focuses on extreme behavior. Extreme means the 
extreme, highest and loudest, both extreme lefts, as adhered to by liberal groups 
and extreme right, as demonstrated by fundamentalists.8 Therefore, in many 
practices, radicalism often reguires efforts to bring about social change guickly 


and drastically. Usually, radicalism is carried out by utilizing violent actions and 


5 Ari Prayoga and Mohammad Sulhan, “Pesantren Sebagai Penangkal Radikalisme Dan 
Terorisme', Dirasat: Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Islam 5, no. 2 (2019). 

SA F Mursyidi and Abd Hannan, “Nahdlatul Ulama, Pesantren, and Their Contribution 
to Strengthening National and State Buildings in Indonesia”, NAHNU: Journal of Nahdlatul 
Ulama and Contemporary Islamic Studies 1, no. 1 (2023). 

7 Greg Fealy, Ulama and Politics in Indonesia: A History of Nahdlatul Ulama, 1952-1967 
(Australia: Monash University, 1998). 

8 Wachid Ridwan, 'Policing Terrorism: Pendekatan Pencegahan Ekstremisme Agama Dan 
Terorisme', INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia dan Global 2 (April 2021): 10. 


Nahdlatul Ulama Local Islamic Wisdom Value and Its Role...... 121 


Nensy, Akbar 


behavior. As a thinking construct, radicalism can occur in all aspects. Although 
theoretically, radicalism is generally closer to practical politics, in many cases, 
radicalism can also be found in various other social domains.'' No exception is 
radicalism in the religious sector. In the realm of religion, radicalism usually 
emerges from certain religious groups that emphasize their religious 
understanding and teachings on fatalism, fundamentalism and conservatism." 

In Indonesia, the issue and discourse of radicalism began to be hotly 
discussed after many terror attacks in the name of religion that occurred in the 
early 2000s, especially after the 1998 political reform. Several events that occurred 
in those years included the tragedy of the Bali Bombing I, Bali Bombing II, and 
the JW Hotel Bomb Terror. Mariot & Ritz-Carlton in 2003, which at that time 
caused at least ten more lives to be lost. Apart from the series of terror acts above, 
many other terrorist incidents have rocked Indonesia so far. The latest, namely 
the suicide bombing in front of the Cathedral Church, Makassar City, South 
Sulawesi, which caused two victims to fly (03/21). 

Two decades after reform, the problems of terror and anarchism are still 
ghosts that haunt Indonesia. This situation is increasingly finding resonance as 
the spread and movement of transnational religious organizations that promote 
global extremism and fundamentalism continue to grow. In the Indonesian 
context, transnational religious movements or understandings cannot be 
underestimated. Based on a study conducted by Amin Mudzakkir (2017), many 
international extremists are known to have succeeded in infiltrating Indonesia. 
Not only that, their existence has spread widely to many institutions and various 
regions in Indonesia. In particular, several regions have been known to have a 
normative and rigid religious culture, sociologically, including areas on the 
Madura Islands." 


9 Zahid Shahab Ahmed and Galib Bashirov, “Religious Fundamentalism and Violent 
Extremism', in The Difficult Task of Peace, ed. Francisco Rojas Aravena (Cham: Springer 
International Publishing, 2020), 245—60, https://doi.org/10.1007/978-3-030-21974-1 11. 

1 Jay K. Dow, 'Party-System Extremism in Majoritarian and Proportional Electoral 
Systems', British Journal of Political Science 41, no. 2 (2011): 341-61, 
https://doi.org/10.1017/50007123410000360. 

1 Amin Mudzakkir, 'Konservatisme Islam dan Intoleransi Keagamaan di Tasikmalaya”, 


Harmoni 16, no. 1 (30 June 2017): 57—74, https://doi.org/10.32488/harmoni.v16i1.56. 

12 Kompas Cyber Media, “Terjadi Ledakan Bom Bunuh Diri, Gereja Katedral Makassar 
Trending di Twitter”, KOMPAS.com, 28 March 2021, 
https://www.kompas.com/tren/read/2021/03/28/125543665/terjadi-ledakan-bom-bunuh- 
diri-gereja-katedral-makassar-trending-di-twitter. 

13 Debora Sanur L, “Upaya Penanggulangan Terorisme Isis Di Indonesia Dalam 


Melindungi Keamanan Nasional, Politica 7, no. 1 (Mei 2016). 


122 Nahdlatul Ulama Local Islamic Wisdom Value and Its Role...... 


NAHNU: Journal of Nahdlatul Ulama and 
Contemporary Islamic Studies 
Vol.1, no.2 (2023), pp. 119-134 


In Madura itself, acts of terrorism in the name of religion in the form of 
blowing up places of worship, such as suicide bombings and so on, are relatively 
rare and have never even happened to one particular type or religious group. So 
far, the problem of violence in the name of religion is more likely to occur due to 
conflicts between sects and religious beliefs, as happened in the conflict between 
Sunni and Shiite sects in Sampang, Madura. However, the absence of cases of 
religiously motivated acts of terrorism in Madura does not necessarily mean that 
Madura is sterile from the presence of terrorist groups. Due to the fact based on 
field data searches, in several cases of terrorism that occurred in Indonesia, the 
perpetrators involved in them were known to have identified themselves as 
Madurese citizens. 

There are at least five (5) cases of acts of terrorism occurring in Indonesia 
where the perpetrators are known to be Madurese citizens, first, the case of the 
attack on the Wonokromo Surabaya Police Headguarters. The terrorism case 
began when the perpetrator entered the Wonokromo Police SPKT room (8/19). 
The perpetrator, who at that time admitted he wanted to make a report, suddenly 
took out a sharp weapon and attacked the police officers who were serving him. 
As a result of his actions, the officer concerned suffered injuries to his hand, head 
and left cheek. After an investigation, the perpetrator was identified as Imam 
Musthofa, a resident of Karang Jati Hamlet, Talaga Village, Ganding District, 
Sumenep Regency, Madura. Based on field data searches, it is strongly suspected 
that the perpetrator was a member of the ISIS network because after searching 
the bag he was carrying, the police found a photocopy of paper with the words 
La Ilaha Illallah, which is characteristic of the Islamic State of Irag and Syria (ISIS) 
terrorist organization founded by Baghdadi. This allegation was also 
strengthened by the testimony of the perpetrator's neighbors, who saw the 
perpetrator as a guiet person who rarely socialized, actively participating in 
study activities with his wife at an unknown religious assembly.' 

Second, the case of the attack on the coordinating minister for Political, 
Legal and Security Affairs (Indonesian: Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, 
dan Keamanan/Menko Polhukam), Wiranto, which occurred in 2019, where one of 
the suspected terrorist network perpetrators was a woman from Sampang who 


lived in a rented house in the Gang Apel area, Pokoh Baru Hamlet, Tasikmadu 


14 Masdar Hilmy, “The Political Economy of Sunni-Shi'ah Conflict in Sampang Madura', 
Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies 53, no. 1 (10 June 2015), https://doi.org/DO - 
10.14421/ajis.2015.531.27-51. 

15 Rosy, 'Begini Pengakuan Tetangga Terduga Teroris di Surabaya asal Madura', 
kumparan, Agustus 2019, https://kumparan.com/mediaMadura/begini-pengakuan- 
tetangga-terduga-teroris-di-surabaya-asal-Madura-1rglBydyWMH. 


Nahdlatul Ulama Local Islamic Wisdom Value and Its Role...... 123 


Nensy, Akbar 


District, Karanganyar. According to residents, Hernawati and her husband lived 
in the house. Residents know the perpetrator's family is very close, rarely 
communicating or gathering with other residents. When the authorities searched 
his house, many pieces of evidence were found, some of which were the 
Preamble book on the importance of monotheism as a condition for accepting 
charity, six books, and one handbook of the law of allegiance. There is a strong 
suspicion that the perpetrator was a follower of a particular religious extremist 
group Or organization who had previously been exposed to radicalism.' 

Third, the arrest of the leader of Jamaah Ansharut Daulah (JAD) named Heri 
Setiawan (HS) or Abu Zufar. Abu Zafar himself was one of the JAD leaders who 
took part in a meeting between JAD leaders the day before the bombing of the 
church and the Surabaya Police Station, which at that time killed more than ten 
people. Apart from that, HS is also known to carry out training daurah) actively. 
In 2014, HS attended training in Sengkaling, Malang, and then two years later, he 
was tracked down for training in Lamongan. Based on a track record search 
carried out by the police, HS was identified as having joined a terrorist group in 
2014 along with three colleagues from Malang, Samsul Alrifin or Abu Umar, 
Sutrisno and Nurkholis. This group is a member of the JAD network, which is 
mentored directly by a JAD leader from Ambon named Abu Fida or Abu Gar.” 

Fourth, the raid and detention of two married couples with the initials HS 
and I in Sampang Regency, Madura. Precisely in Bira Tengah Village, Sokobanah 
subdistrict, Sampang Regency (2019). Sampang Regency is a vulnerable area for 
the Madura region, especially in the north coast region (Indonesian, Pantai 
Utara/PANTURA), such as Sokobanah District. Based on field data searches, the 
two couples were arrested by the Densus 88 Team because they had ties to the 
transnational terrorist organization Islamic State of Irag and Syria (ISIS). The 
discovery of the terrorist organization network in Sampang, Madura, at that time 
was a result of the arrest of a family of suspected terrorists in Brondong District, 


Lamongan. 


16 Fathor Rasi, “Densus 88 Ciduk Terduga Teroris Wanita Asal Sampang Madura”, 
https:/lwww.jatimpos.id/, OKT 2019, https://www.jatimpos.id/kabar/densus-88-ciduk- 
terduga-teroris-wanita-asal-sampang-Madura-b1Xot9cmE. 

17 Liputan6.com, 'Polri Sebut Terduga Teroris Surabaya Tertular Paham Radikal di Lapas 
Madura, liputan6.com, 24 April 2020, 
https://www.liputan6.com/news/read/4236893/polri-sebut-terduga-teroris-surabaya- 
tertular-paham-radikal-di-lapas-Madura. 

18 Ghinan Salman, Densus 88 Tangkap Suami Istri di Madura, Salah Satunya Dokter 
Gigi', KOMPAS.com, 23 August 2019, 


124 Nahdlatul Ulama Local Islamic Wisdom Value and Its Role...... 


NAHNU: Journal of Nahdlatul Ulama and 
Contemporary Islamic Studies 
Vol.1, no.2 (2023), pp. 119-134 


Fifth, and most recently, the issue of radicalism or terrorism among the 
Madurese community emerged after the arrest of a suspected terrorist with the 
initials MA in Sumenep Regency (2021). During the search, the police confiscated 
evidence, such as a bow and several books. Among the local community, the 
suspect MA is known as a primary food businessman who often sends his 
business to several island areas in Madura. Based on field data research, MA is 
the leader of Jemaah Islamiyah (Jl) and serves as the local regional coordinator of 
JI. Jemaah Islamiah itself is an extremist organization with an Islamic background 
in Indonesia that has the dream of establishing an Islamic-based state in 
Southeast Asia, including Indonesia.” 


NU' Attitude Towards Issues and Actions of Religious Radicalism in Madura 
The issue of terrorism among Islamic boarding schools in Madura is not new. 
The issue about it has been around for along time and has even been suppressed 
among Islamic boarding schools since 2014. This year, the terrorist movement has 
taken the form of a concrete and massive movement. Their movement pattern is 
very systematic and neat, using religious methods generally accepted among 
Madurese people, namely holding recitations establishing and affiliating with 
certain Islamic boarding schools with understandings or ideologies similar to 
their movement.2 Ironically, based on information obtained in the field, those 
(terrorists) who were recorded as having carried out guerrillas in Madura were 
not ordinary terror actors but came from elite-class terrorist groups. Two of them 
are Noordin M Top and Abu Husna or Abdurrohman bin Toyyib, terrorist 
suspects who were arrested in early 2021 in Malaysia. In Indonesia, Abu Husna 
himself is known as the founder of the Jemaah Ansharul Khilafah (JAK) 
congregation and also the former Head of the Education Division of the Jemaah 
Islamiah (Jl) terror group led by Abu Bakar Baasyir.?! 

Apart from taking the form of recitation activities, the movement patterns 
and spread of terrorism in Madura were also carried out by the perpetrators 
under the guise of Tahfidz houses. It seems they deliberately established this 


https://regional.kompas.com/read/2019/08/23/16533111/densus-88-tangkap-suami-istri-di- 
Madura-salah-satunya-dokter-gigi. 

19 Abdul Basri, "Madura Darurat Radikalisme', Radar Madura, 14 November 2021, 
https://radarMadura.jawapos.com/kolom/catatan/14/11/2021/Madura-darurat- 
radikalisme/. 

2 MataMadura, 'Hermawati, Terduga Teroris asal Sampang Masuk Jaringan Sejak 2014', 
Mata Madura, 22 October 2019, https://mataMaduranews.com/hermawati-terduga-teroris- 
asal-sampang-masuk-jaringan-sejak-2014/. 

21 “Ketua NU Sumenep Sikapi Gerakan Terorisme', NU Online Jatim, accessed 29 March 
2022, https://jatim.nu.or.id/Madura/ketua-nu-sumenep-sikapi-gerakan-terorisme-2vahA. 


Nahdlatul Ulama Local Islamic Wisdom Value and Its Role...... 125 


Nensy, Akbar 


program to attract public attention and secure their movement so that groups 
outside them do not detect it.2 Not only is it a Tahfidz house, but this group has 
also established a kindergarten educational institution which is directly under 
the Wahhabi ideology. Based on field data searches, at least five kindergarten 
educational institutions are suspected of having affiliations with it. Lastly, the 
religious guise they use as anest for their activities to spread their understanding 
is by providing scholarship programs to study abroad. This program is generally 
given to Muslim students who wish to continue their education at the university 
level. 

The increasing issue of religiously motivated terrorism and radicalism in 
several areas in Madura, starting with cases of terrorism in Sampang and 
Sumenep, has ultimately attracted guite a lot of attention from some parties, 
starting from kyai, Islamic boarding schools, local leaders, and not most minor 
religious, social organizations. in Madura. In the ranks of social and religious 
organizations, serious responses and attention came from the administrators and 
activists of the Nahdlatul Ulama organization in all branches in Pamekasan, 
especially the organization's leaders. As the most prominent Islamic organization 
in Indonesia, NU circles see that the practices of violence and radicalism 
demonstrated by many terror actors do not reflect faithful Islam.2 In their view, 
the practice and acts of terrorism are heinous acts and do not reflect humanity. 
Those who are involved in acts of terror in the name of not only denying the 
actual teachings of religion but, more than that, have tarnished the local culture 
of the Madurese people, which has been synonymous with religious traditions. 
Nahdlatul Ulama. Like the religious traditions of the Nahdliyyin in general, the 
Madurese people highly uphold the religious principles of Nahdlatul Ulama, the 
principles of moderation, justice, tolerance, and always maintaining balance. 

Within NU's internal circles, structurally, the Islamic boarding school 


community's rejection of the issue of terrorism and radicalism in Madura came 


2 Audrey Santoso, 'Polri: 2 Teroris yang Dibekuk di Jatim Amir JAD Madura dan 
Lamongan', detiknews, Agu Baca artikel detiknews, “Polri: 2 Teroris yang Dibekuk di 
Jatim Amir JAD Madura dan Lamongan' selengkapnya https://news.detik.com/berita/d- 
4681077/polri-2-teroris-yang-dibekuk-di-jatim-amir-jad-Madura-dan-lamongan. 
Download Apps Detikcom Sekarang https://apps.detik.com/detik 2019, 
https://news.detik.com/berita/d-4681077/polri-2-teroris-yang-dibekuk-di-jatim-amir-jad- 
Madura-dan-lamongan. 

? “Ketua NU Sumenep Sikapi Gerakan Terorisme'. 

24 KH. Taufik Hasyim, 'Madura Darurat Radikalisme dan 'Tak Ramah Lagi', Media NU 
Pamekasan (blog), 10 November 2021, https://penu-pamekasan.or.id/madura-darurat- 


radikalisme-dan-tak-ramah-lagi/. 


126 Nahdlatul Ulama Local Islamic Wisdom Value and Its Role...... 


NAHNU: Journal of Nahdlatul Ulama and 
Contemporary Islamic Studies 
Vol.1, no.2 (2023), pp. 119-134 


from Islamic boarding school leaders who were active in social and religious 
organizations in the community. In this regard, KH. Taufig, head of the Sumber 
Anonm Pamekasan Islamic Boarding School who is also Chairman of the 
Pamekasan Regency Nahdatul Ulama (PCNU) Branch, is of the view that the 
emergence of the issue of terrorism among the Madurese community in the last 
decade, directly indicates that the existence and religious reality of the Madurese 
community is currently in decline—a bad situation. The socio-religious 
construction of Madurese society, which was previously known as calm, gentle, 
polite and full of respect for others, has now become increasingly sinister, vicious 
and frightening, with the introduction of extremism teachings and 
understandings, the religious face of Madurese society has slowly changed. This 
view has recently been found in the religious behavior of some groups of 
Madurese society, which often emphasizes exclusivism and anarchism in 
establishing relationships or social relationships with other groups, especially 
with certain religious groups that have different viewpoints from their own — 
both perspectives at the level of understanding, more so at the level of political 
interests.? 

Responding to this problematic situation, the organization of Nahdlatul 
Ulama administrators and activists agreed to urge the Madurese people to be 
genuinely selective in choosing educational institutions or study councils. It's not 
easy to be tempted, let alone believe, in the existence of educational institutions 
that use jargon or the guise of religion only as an attraction magnet. Clarifying 
the sanad or historical scientific and institutional background needs clarity. This 
situation also serves as self-criticism for all socio-religious figures and 
organizations in Madura so that they are more active and maximally play their 
role and position as part of the social system and local wisdom of regional 
education. In the context of eradicating and handling radicalism in Madura, the 
Nahdlatul Ulama social organization, with its subtle, dynamic, fluid, relaxed and 
tolerant religious culture typology, carries out a function and influence that is not 
only large but also strategic in its efforts to ward off and fight against all a form 


of spreading radicalism and terrorism among Madurese society in general. 


The Value of NU's Local Islamic Wisdom and Its Role in Countering 
Extremism in Madura 

Viewed from an etymological perspective, the concept of local wisdom consists 
of two words: wisdom and local. Wisdom comes from the root word 'arif', which 


25 Firdausi Firdausi, “Ketua NU Sumenep Sikapi Gerakan Terorisme', NU Online Jatim, 15 
November 2021,  https://jatim.nu.or.id/Madura/ketua-nu-sumenep-sikapi-gerakan- 


terorisme-2vahA. 


Nahdlatul Ulama Local Islamic Wisdom Value and Its Role...... 127 


Nensy, Akbar 


means wise, clever, clever and knowledgeable.8 Meanwhile, the word local 
contains the meaning of local, occurring in one place only and not evenly 
distributed. Based on this reading, local wisdom assumes the meaning of values, 
creativity and views that contain characteristics of wisdom that apply specifically 
toa particular area. Thus, the terminology of Islamic boarding school local 
wisdom education refers to the social construction of their education, which 
contains elements of locality and regionalism regarding both the learning system 
and teaching materials or curriculum. 

From a terminology perspective, the term local wisdom contains several 
meanings. One of the most commonly used definitions is wisdom, referring to 
various natural social riches that grow and develop in a society, which are 
trusted and recognized as essential to strengthening social cohesion among 
community members.” From this understanding, some essential keywords are 
natural social wealth, societal growth and development, and social cohesion. As 
social, natural wealth, local wisdom is not only about physical natural resources 
but can also be a product of community social creativity such as traditions, 
customs and culture. Growth and development mean that its existence is not 
exported or imported from outside but is purely born from the reality of the local 
community. Social cohesion implies that local wisdom has the fundamental value 
of forming and strengthening social relations and integration of local 
communities. Referring to these three keys, it can be concluded that Islamic 
boarding school local wisdom education means an education system that 
genuinely originates and develops within the local community, is a product of 
regional culture and has a set of values that functions explicitly to strengthen the 
social integration of Madurese society as a whole. 

Local wisdom can also be understood as a system of knowledge, ideas, 
values, skills, experiences, behavior and traditional habits carried out by people 
in a particular area. With the complexity of these values, to certain limits, local 
wisdom has a particular use or function to answer some problems in society. 
Regarding its function, Sirtha (in Sartini 2004) states that local wisdom, which 
consists of culture, tradition, knowledge, creation and a set of other local values, 


has four (4) essential functions: 1) Conservation and preservation of natural 


26 Rinitami Njatrijani, "Kearifan Lokal Dalam Perspektif Budaya Kota Semarang', Gema 
Keadilan 5, no. 1 (2018): 16. 

27 Daniah Daniah, “Kearifan Lokal (Local Wisdom) Sebagai Basis Pendidikan Karakter', 
Pioner: Jurnal Pendidikan 5, no. 2 (2016). 

2 Noviana Afigoh, Hamdan Tri Atmaja, and Ufi Saraswati, "Penanaman Nilai Kearifan 
Lokal dalam Pembelajaran Sejarah Pokok Bahasan Perkembangan Islam di Indonesia 
Pada Siswa Kelas X IPS di SMA Negeri 1 Pamotan Tahun Ajaran 2017/2018, n.d., 12. 


128 Nahdlatul Ulama Local Islamic Wisdom Value and Its Role...... 


NAHNU: Journal of Nahdlatul Ulama and 
Contemporary Islamic Studies 
Vol.1, no.2 (2023), pp. 119-134 


resources: 2) Developing human resources, 3) Development of culture and 
science, 4) Faith, belief, literature and outlook on life.2 

These four functions, especially developing culture, advice, and belief, 
can be used to develop and strengthen the social system in all aspects, including 
educational, economic, political, and religious aspects. In terms of religion, 
amidst the massive spread of extremism and radicalism in some religious groups 
in Madura, religious views based on local wisdom can be projected as a solution. 
The religious views in guestion are none other than NU's Islamic religious 
values. That NU, with all its superiority and excellence values, can be the answer 
to the growing issues of radicalism and terrorism, which in recent years have 
begun to show their existence in Madura. The big guestion now is, how do we 
understand the value of the local wisdom of NU Islam in Madura in a concrete 
sense? How do we understand the role and position of Islamic boarding school 
local wisdom values as a strategy to counter extremism in Madura, whether 
extremism in its radical, liberal or terrorist forms? 

About the problem of this research, the idea of NU Islamic local wisdom 
as an instrument to fight and ward off extremist movements in Madura 
presupposes three essential points. First, as is commonly understood, Islamic 
boarding schools have an educational culture that focuses on religion. The 
religious characteristics of Islamic boarding schools in Madura are unigue, 
namely that they strongly emphasize traditional religious culture, which grows 
deeply rooted in the life of the local community. Regarding this, Yanwar Pribadi 
(2013) explained that, culturally, most Islamic boarding schools in Madura are 
affiliated with NU. In its Islamic culture, NU is known as a religious organization 
that greatly emphasizes its understanding and teachings on the values of 
moderation, such as justice, moderation, balance and tolerance.” This fact causes 
NU and Madura's Islamic boarding schools to have solid and harmonious 
emotional ties or relationships. Therefore, it is understandable that in their 
religious system and rituals, people in Madura adopt Islamic traditions and 
paradigms generally accepted within the NU organization. Thus, this is where 
the idea of Islamic boarding school local wisdom in the agenda of de- 


radicalization and resistance to extremism in Madura finds its relevance. That 


29 Sartini, 'Menggali Kearifan Lokal Nusantara: Sebuah Kajian Filsafati', Jurnal Filsafat, 37, 
no. 2 (Agustus 2004). 

30 Lihat Yanwar Pribadi, “Religious Networks in Madura: Pesantren, Nahdlatul Ulama, 
and Kini as the Core of Santri Culture', Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies: Vol 51, No 1 
(2013)DO - 10.14421/Ajis.2013.511.1-32 51, no. 1 (15 June 2013), 
https://aljamiah.or.id/index.php/AJIS/article/view/151. 


Nahdlatul Ulama Local Islamic Wisdom Value and Its Role...... 129 


Nensy, Akbar 


NU, with its moderate religious education system, can be a bulwark for self- 
protection and resistance to radicalism and terrorism movements in Madura. 

Second, like the NU religious traditions and culture, it is almost certain 
that all NU institutions in Madura pay considerable attention to the various 
values and traditions developed in the Madurese Muslim community. The 
thickening of Islamic traditionalism in the NU religious system and culture in 
Madura has, to a certain extent, made the Madurese people's religious mentality 
open and opened themselves to regional religious creativity.! This fact shows 
how the Islamic building within the NU institution can freely coexist with 
diversity, thus making itself familiar and popular among Madurese society. NU's 
religious system is guickly accepted and even integrated into community life. 
Concretely, the unigue character of NU Islam, which has been known to the 
general public as guite inclusive, dynamic, flexible and universal, must be 
acknowledged as having made a significant contribution to developing the 
concepts of tolerance, plurality and respect for human rights as a whole. Thus, 
through this significant contribution, NU's Islamic religious values can answer 
several religious problems that have often arisen among the Madurese 
community in recent years. The problem of extremism is no exception, which is 
currently starting to creep in and develop in several Islamic organizations and 
movements in Madura. Regarding this, Abd A'la (2020), in his research, revealed 
that the problem of extremism in Madura could not be underestimated because 
its existence has spread widely and has even managed to sneak into many 
Islamic boarding schools (Indonesian: Pesantren).? 

Apart from the two factors above, another reason why the idea of Nu 
Islamic local wisdom values is strategic in efforts to ward off the extremism in 
Madura is that NU has always been synonymous with the existence of 
charismatic and influential figures called kiai. In Giddens' language, if NU 
represents education and a forum for religious da'wah, which carries out the role 
and function of religious structuring, kiai is a symbolic representation of a social 
class with a strategic role and function as a religious agent. In this strategic 
position, kiai and NU organizations are central in producing and reproducing 
various social systems that create a culture of inclusivism, moderation and 
plurality in religion. It is oriented towards efforts to eradicate and resist all forms 
of acts of religious extremism, both ideologies and movements. The hope of 


31 Nasrullah Nasrullah, “Islam Nusantara: Analisis Relasi Islam dan Kearifan Lokal 
Budaya Madura', Al-Irfan 2, no. 2 (2019): 24. 

2 Abd A'la and Ahwan Mukarrom, 'Power-Knowledge Relations of the Elder and the 
Younger Madurese Muslim Scholars in Propagating Islamism in Madura: A Counter- 
Narrative', Teosofi: Jurnal Tasawuf Dan Pemikiran Islam 10, no. 1 (2020). 


130 Nahdlatul Ulama Local Islamic Wisdom Value and Its Role...... 


NAHNU: Journal of Nahdlatul Ulama and 
Contemporary Islamic Studies 
Vol.1, no.2 (2023), pp. 119-134 


going there is very likely to come true, considering that the kyai themselves have 
the status of little kings in Islamic boarding schools. With this status, he can 
intervene and enlighten the public about the dangers and significant threats of 


religious extremism movements to stability and the nation's future. 


CONCLUSION 

Religious dynamics in Madura in recent years have begun to raise concerns as 
issues of extremism have spread among Madurese society. The revelation of the 
involvement of some Madurese people in a network of global terrorist 
organizations Or movements such as the Islamic State of Irag and Syria (ISIS), 
Jamaah Ansharut Daulah (JAD), Jamaah Ansharul Khilafah (AK), and Jemaah 
Islamiah (JI) led by Abu Bakar Baasyir, that's all is strong evidence of the 
problem and threat of religious extremism in Madura. Be it extremism in the 
form of movements, ideologies, politics, or especially extremism with a religious 
background. Responding to the development of religious extremism in Madurese 
society, there needs to be a unigue attitude or response to counter the spread of 
extremism in Madura, one of which is by strengthening the role of the Islamic 
religious values of Nahdlatul Ulama (NU). In this regard, NU, through its 
religious traditions and culture full of local wisdom values, plays a strategic role 
and functions in efforts to fight the spread of extremism in Madura. In the 
religious culture of the Madurese people, apart from being interpreted as the 
reality of the authenticity of the regional religious system, the Islamic 
organization NU can also be interpreted as building local wisdom in the local 
community, representing the religious traditions of the Madurese people. 
Religious tradition is the paradigm and behavior of one's religion, which always 
prioritizes a great respect and appreciation for local religious symbols and 
structures, always being gentle and wise in responding to all forms of 
differences. By considering these superior and superior values, the existence or 
existence of NU Islamic local wisdom values can not only play a significant role 
in shaping and strengthening the social integration of Madurese society but more 
than that. It is also hoped that it can become a bulwark protecting the local 
community from the influence of global extremist movements and teachings, 


whether extremists with a religious, ideological or political background. 


BIBLIOGRAPHY 

Abidin, Zainal, Ahmad Fauzi, Moh Afandi, and Hermanto Halil. “Teror atas 
Nama Jihad dalam Pandangan Civitas Pesantren Madura, Studi Kasus 
Pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata Pamekasan Dan Pesantren Al- 
Amien Prenduan Sumenep”. Jurnal Istigro' 16, no. 1 (2018): 32. 


Nahdlatul Ulama Local Islamic Wisdom Value and Its Role...... 131 


Nensy, Akbar 


Afigoh, Noviana, Hamdan Tri Atmaja, and Ufi Saraswati. "Penanaman Nilai 
Kearifan Lokal dalam Pembelajaran Sejarah Pokok Bahasan 
Perkembangan Islam di Indonesia Pada Siswa Kelas X IPS di SMA Negeri 
1 Pamotan Tahun Ajaran 2017/2018, n.d., 12. 

Ahmed, Zahid Shahab, and Galib Bashirov. 'Religious Fundamentalism and 
Violent Extremism'. In The Difficult Task of Peace, edited by Francisco Rojas 
Aravena, 245-—60. Cham: Springer International Publishing, 2020. 
https://doi.org/10.1007/978-3-030-21974-1 11. 

A'la, Abd, and Ahwan Mukarrom. 'Power-Knowledge Relations of the Elder and 
the Younger Madurese Muslim Scholars in Propagating Islamism in 
Madura: A Counter-Narrative'. Teosofi: Jurnal Tasawuf Dan Pemikiran Islam 
10, no. 1 (2020). 

Basri, Abdul. "Madura Darurat Radikalisme'. Radar Madura (blog), 14 November 
2021. 
https://radarmadurajjawapos.com/kolom/catatan/14/11/2021/madura- 
darurat-radikalisme/. 

Daniah, Daniah. “Kearifan Lokal (Local Wisdom) Sebagai Basis Pendidikan 
Karakter'. Pioner: Jurnal Pendidikan 5, no. 2 (2016). 

Dow, Jay K. 'Party-System Extremism in Majoritarian and Proportional Electoral 
Systems'. British Journal of Political Science 41, no. 2 (2011): 341—61. 
https://doi.org/10.1017/50007123410000360. 

Fealy, Greg. Ulama and Politics in Indonesia: A History of Nahdlatul Ulama, 1952- 
1967. Australia: Monash University, 1998. 

Firdausi, Firdausi. 'Ketua NU Sumenep Sikapi Gerakan Terorisme'. NU Online 
Jatim, 15 November 2021. https://jatim.nu.or.id/madura/ketua-nu- 
sumenep-sikapi-gerakan-terorisme-2vahA. 

Hannan, Abd. “Sinergi Kearifan Lokal dan Pendidikan Pondok Pesantren: 
Strategi Meredam Isu Ekstremisme di Madura'. Asketik: Jurnal Agama dan 
Perubahan Sosial 6, no. 2 (2022). 

Hasyim, KH. Taufik. "Madura Darurat Radikalisme dan 'Tak Ramah Lagi'. Media 
NU Pamekasan (blog), 10 November 2021.  https://pcnu- 
pamekasan.or.id/madura-darurat-radikalisme-dan-tak-ramah-lagi/. 

Hilmy, Masdar. “The Political Economy of Sunni-Shi'ah Conflict in Sampang 
Madura'. Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies 53, no. 1 (10 June 2015). 
https://doi.org/DO - 10.14421/ajis.2015.531.27-51. 

Liputan6.com. “Polri Sebut Terduga Teroris Surabaya Tertular Paham Radikal di 
Lapas Madura'. liputan6.com, 24 April 2020. 
https://www.liputan6.com/news/read/4236893/polri-sebut-terduga- 


teroris-surabaya-tertular-paham-radikal-di-lapas-madura. 


132 Nahdlatul Ulama Local Islamic Wisdom Value and Its Role...... 


NAHNU: Journal of Nahdlatul Ulama and 
Contemporary Islamic Studies 
Vol.1, no.2 (2023), pp. 119-134 


MataMadura. 'Hermawati, Terduga Teroris asal Sampang Masuk Jaringan Sejak 
2014. Mata Madura (blog), 22 October 2019. 
https://matamaduranews.com/hermawati-terduga-teroris-asal-sampang- 
masuk-jaringan-sejak-2014/. 

Media, Kompas Cyber. “Terjadi Ledakan Bom Bunuh Diri, Gereja Katedral 
Makassar Trending di Twitter. KOMPAS.com, 28 March 2021. 
https://www.kompas.com/tren/read/2021/03/28/125543665/terjadi- 
ledakan-bom-bunuh-diri-gereja-katedral-makassar-trending-di-twitter. 

Mu'allim, Amir. “Isu Terorisme Dan Stigmatisasi Terhadap Pondok Pesantren 
(Meluruskan Kesalahpahaman Terhadap Pondok Pesantren'. Millah Jurnal 
Studi Agama, VI, no. I (Agustus 2006). 

Mudzakkir, Amin. 'Konservatisme Islam dan Intoleransi Keagamaan di 
Tasikmalaya'. Harmoni 16, no. 1 (30 June 2017): 57-74. 
https://doi.org/10.32488/harmoni.v16i1.56. 

Mursyidi, A F, and Abd Hannan. 'Nahdlatul Ulama, Pesantren, and Their 
Contribution to Strengthening National and State Buildings in Indonesia'. 
NAHNU: Journal of Nahdlatul Ulama and Contemporary Islamic Studies 1, no. 
1 (2023). 

Nasrullah, Nasrullah. “Islam Nusantara: Analisis Relasi Islam dan Kearifan Lokal 

Budaya Madura'. Al-Irfan 2, no. 2 (2019): 24. 

Njatrijani, Rinitami. “Kearifan Lokal Dalam Perspektif Budaya Kota Semarang. 

Gema Keadilan 5, no. 1 (2018): 16. 

NU Online Jatim. 'Ketua NU Sumenep Sikapi Gerakan Terorisme'. Accessed 29 


March 2022. https://jatim.nu.or.id/madura/ketua-nu-sumenep-sikapi- 
gerakan-terorisme-2vahA. 

Prayoga, Ari, and Mohammad Sulhan. “Pesantren Sebagai Penangkal 
Radikalisme Dan Terorisme'. Dirasat: Jurnal Manajemen Dan Pendidikan 
Islam 5, no. 2 (2019). 

Pribadi, Yanwar. 'Religious Networks in Madura: Pesantren, Nahdlatul Ulama, 
and Kiai as the Core of Santri Culture'. Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies, 
Vol 51, No 1 (2013)DO - 10.14421/Ajis.2013.511.1-32 51, no. 1 (15 June 2013). 
https://aljamiah.or.id/index.php/AJIS/article/view/151. 

Rasi, Fathor. 'Densus 88 Ciduk Terduga Teroris Wanita Asal Sampang Madura'. 
https://www jatimpos.id/, OKT 2019. 
https://www jatimpos.id/kabar/densus-88-ciduk-terduga-teroris-wanita- 
asal-sampang-madura-b1Xot9cmE. 

Ridwan, Wachid. “Policing Terrorism: Pendekatan Pencegahan Ekstremisme 
Agama Dan Terorisme'. INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia dan Global 
2 (April 2021): 10. 


Nahdlatul Ulama Local Islamic Wisdom Value and Its Role...... 133 


Nensy, Akbar 


Rosy. “Begini Pengakuan Tetangga Terduga Teroris di Surabaya asal Madura'. 
kumparan, Agustus 2019. https://kumparan.com/mediamadura/begini- 


pengakuan-tetangga-terduga-teroris-di-surabaya-asal-madura- 


1rgiIBydyWMH. 
Salman, Ghinan. “Densus 88 Tangkap Suami Istri di Madura, Salah Satunya 
Dokter Gigi. KOMPAS.com, 23 August 2019. 


https://regional.kompas.com/read/2019/08/23/16533111/densus-88- 
tangkap-suami-istri-di-madura-salah-satunya-dokter-gigi. 

Santoso, Audrey. “Polri: 2 Teroris yang Dibekuk di Jatim Amir JAD Madura dan 
Lamongan'. detiknews, Agu Baca artikel detiknews, 'Polri: 2 Teroris 
yang Dibekuk di Jatim Amir JAD Madura dan Lamongan' selengkapnya 
https://news.detik.com/berita/d-4681077/polri-2-teroris-yang-dibekuk-di- 
jatim-amir-jad-madura-dan-lamongan. Download Apps Detikcom 
Sekarang https://apps.detik.com/detik 2019. 
https://news.detik.com/berita/d-4681077/polri-2-teroris-yang-dibekuk-di- 
jatim-amir-jad-madura-dan-lamongan. 

Sanur L, Debora. “Upaya Penanggulangan Terorisme Isis Di Indonesia Dalam 
Melindungi Keamanan Nasional. Politica 7, no. 1 (Mei 2016). 

Sartini,, "Menggali Kearifan Lokal Nusantara: Sebuah Kajian Filsafati'. Jurnal 
Filsafat, 37, no. 2 (Agustus 2004). 


134 Nahdlatul Ulama Local Islamic Wisdom Value and Its Role...... 


NAHNU: Journal of Nahdlatul Ulama and 
Contemporary Islamic Studies 
Vol.2, no.2 (2023), pp. 135-158 


Genealogi dan Pergeseran Bermazhab dalam 
Tradisi Beragama Nahdlatul Ulama (NU) di 


Indonesia 


@ Abdul Wafi Muhaimin 
Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU) Cisarua Kabupaten Bogor, 


Indonesia 


Ke wafimuhaimin@gmail.com 


“Korespondensi: wafimuhaimin@ gmail.com 


Info Artikel 


Abstrak 


Dikirim: 2 November 2023 
Revisi: 10 November 2023 
Diterima: 19 November 2023 
Terbit: 19 Desember 2023 


Kata Kunci: 

Genealogi Mazhab, 
Pergeseran Mazhab, Tradisi 
beragama, Nahdlatul 
Ulama 


This study examines the genealogy and sbifis of insects in the religious traditions 
of the Islamic socio-religions organization Nahdlatul Ulama (NU) in 
Indonesia. Two research guestions are discussed in this article: what is the 
genealogy of sects in tbe NU religious tradition? How is the shift in religious 
traditions carried out by NU members? Methodologically, this research is a 
literature study conducted based on gualitative research. There are two types and 
sources of research data in this study: primary data and secondary data. After 
analyzing field data based on a socio-historical perspective, this study found that 
the shift in sectarianism in NU was an implementation of the idea of tajdid 
ofjered by NU thought reformers in the 80s, that religious sects do not ahvays 
have to follow the opinion of tbe imam of the school of tbought from words to 
words (fi a-agwal), but also in his method (fi al-manbaj). 


Studi ini fokus mengkaji genealogi dan pergeseran bermazhab dalam 
tradisi beragama organisasi sosial keagamaan Islam Nahdlatul Ulama 
di (NU) di Indonesia. Terdapat dua pertanyaan penelitian yang 
dibahas dalam artikel ini, yaitu: bagaimana genealogi bermazhab 
dalam tradisi beragama NU? Bagaimana pergeseran bermazhab 
dalam tradisi beragama dilakukan oleh NU? Secara metodologi, 
penelitian ini merupakan studi kepustakaan yang dilakukan 
berdasarkan jenis penelitian kualitatif. Jenis dan sumber data 
penelitian dalam kajian ini ada dua, data primer dan data sekunder. 
Setelah melakukan analisa data lapangan berdasarkan perspektif 
sosio-historis (socio-historical approach), studi ini mendapati temuan 
bahwa pergeseran bermazhab dalam NU merupakan implementasi 
dari gagasan reformasi (fajdid) yang ditawarkan oleh para tokoh 
pembaru pemikiran NU tahun 80-an, bahwa bermazhab tidak selalu 
harus mengikuti pendapat imam mazhab dari kata perkata (77 al- 
agwal), melainkan dapat juga dalam metodenya (77 a-manhaj). 


Genealogi dan Pergeseran Bermazhab dalam Tradisi...... 135 


Abdul Wafi 


PENDAHULUAN 

Nahdlatul Ulama (baca: NU) merupakan organisasi sosial keagamaan Islam 
terbesar di Indonesia. Sejak pertama kali berdiri pada tahun 1992, organisasi 
berlambang bumi dan bintang sembilan ini tercatat sudah memiliki anggota 
lebih dari separuh total muslim di Indonesia. Berdasarkan survei tahun 2022 
diperoleh data bahwa 59,2 persen dari seluruh penduduk muslim Indonesia 
mengaku NU. Dengan demikian, jika angka penduduk muslim di Indonesia saat 
ini ada di kisaran 250 sampai 260 juta, itu artinya hampir 150 juta penduduk 
Muslim di Indonesia adalah warga nahdiyin (sebutan khusus bagi pengikut 
ajaran Islam Nahdlatul Ulama).' Jumlah angka ini jauh lebih besar melampaui 
organisasi Islam lainnya, bahkan organisasi Islam yang paling tua sekalipun, 
misal Muhammadiyah. Menurut data yang dihimpun dari Kemenag, tahun 2019 
Muhammadiyah memiliki lebih dari 60 juta anggota yang tersebar di seluruh 
Indonesia.? 

Sebagai organisasi dengan jumlah pengikut terbesar di Indonesia, proses 
dan perjalanan keorganisasian NU bukan tanpa gejolak dan dinamika. Faktanya, 
jauh sebelum organisasi NU resmi lahir dan berdiri sebagai kesatuan lembaga 
sosial keagamaan besar di Indonesia, NU mengalami berbagai pergolakan cukup 
keras dan penuh tantangan.? Dalam perjalanannya, pergolakan dan tantangan 
tersebut tidak saja datang dari eksternal NU, namun juga datang dari internal 
NU. Sampai detik ini, meski secara usia NU sudah memasuki masa satu abad, 
pergolakan dan dinamika keorganisasian tidak dapat terhindarkan. Salah satu 
dinamika kelembagaan internal NU yang sampai saat ini mewarnai proses dan 
perjalanan perjuangan organisasi NU di Indonesia, yaitu pergolakan pemikiran 
di kalangan warga NU dalam pembangunan haluan fikih keagamaan sebagai 
mazhab atau pedoman konkret dalam menjalankan aktivitas sosial keagamaan 


sehari-hari, baik yang bersifat sosial maupun peribadatan." 


1 Rusdiyono, “Survei LSI Denny JA: Jumlah Warga NU Naik Hampir Dua Kali Lipat, 
Survei LSI Denny JA: Jumlah Warga NU Naik Hampir Dua Kali Lipat - Info Indonesia, 23 
September 2023, https://www.infoindonesia.id/info-polhukam/96110260253/survei-lsi- 
denny-ja-jumlah-warga-nu-naik-hampir-dua-kali-lipat. 

2 Liputan6.com, “Daftar Organisasi Islam di Indonesia yang Paling Banyak Pengikutnya', 
liputan6.com, 31 July 2023, https://www.liputan6.com/hot/read/5357846/daftar-organisasi- 
islam-di-indonesia-yang-paling-banyak-pengikutnya. 

3 Greg Fealy, Ulama and Politics in Indonesia: A History of Nahdlatul Ulama, 1952-1967 
(Australia: Monash University, 1998). 

4 Muhamad Bindanjji and Moh Ashif Fuadi, 'Post-Tradisionalisme: Membincang Basis 
Epistemologi danTransformasi Gerakan Moderasi Beragama Nahdlatul Ulama', 
Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin 24, no. 1 (2022). 


136 Genealogi dan Pergeseran Bermazhab dalam Tradisi...... 


NAHNU: Journal of Nahdlatul Ulama and 
Contemporary Islamic Studies 
Vol.2, no.2 (2023), pp. 135-158 


Penelitian ini fokus mengkaji pembaruan bermazhab dalam NU dengan 
mengamati pergeseran metode penetapan hukum yang digunakan oleh NU dari 
gauli ke manhaji. Dalam hal ini, yang dimaksud adalah Lembaga Bahtsul masail 
(LBM) NU dengan mengacu pada keputusan bahtsul masail yang tertuang dalam 
buku Ahkam al-Fugaha' fi Mugarrarat Mu'tamarat Nahdatil Ulama: Solusi 
Problematika Aktual Hukum Islam: Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes 
Nahdlatul Ulama (1926-2015), berikut keputusan Munas NU di Nusa Tenggara 
Barat 2017 dan Munas NU di Banjar 2019. Pergeseran ini diamati dari titik waktu 
antara tahun 1926-1989 dan tahun 1992-2019. Secara garis besar, penelitian ini 
bertujuan untuk melihat penggunaan bermazhab secara gauli dan manhaji pada 
putusan Lembaga Bahtsul masail periode 1926-1989, menjelaskan pergeseran 
bermazhab secara gauli ke manhaji pada putusan lembaga bahtsul masail periode 
1992-2019, dan mengamati formulasi bermazhab dalam NU dan tipologi 
pergeserannya, serta faktor-faktor yang memengaruhinya.” 

Secara konseptual, bahtsul masail sendiri memuat pengertian forum 
musyawarah hukum Islam yang sudah lama ada berkembang dalam tradisi 
organisasi Islam Nahdlatul Ulama. Penelitian ini diharapkan mampu 
memberikan perspektif baru dalam pembaruan bermazhab melalui pergeseran 
metode penetapan hukum di lingkungan Nahdlatul Ulama, baik dalam rangka 
bermazhab secara gauli maupun bermazhab secara manhaji, dengan 
membandingkan hasil keputusan bahtsul masail antara sebelum (1926-19890 dan 
sesudah Munas Bandar Lampung (1992-2019). Dengan begitu, di samping untuk 
menjaga mata rantai khazanah keilmuan dalam Islam, juga untuk 
menformulasikan Islam yang kontekstual agar tetap salih likulli zaman wa makan. 

Secara akademis, penelitian ini akan memberikan pemahaman tentang 
pergeseran metode bermazhab di lingkungan Nahdlatul Ulama, dari metode 
mazhab gauli ke metode mazhab manhaji (metodologis) dengan membandingkan 
hasil keputusan bahtsul masail antara tahun 1926-1989 dan 1992-2019 dalam 
masa'il wagi 1yyah, maudi'iyyah dan ganuniyyah. Di samping itu, penelitian ini juga 
akan memberikan informasi tentang faktor-faktor yang melatar-belakangi 
terjadinya reformasi bermazhab melalui pergeseran metode bahtsul masail NU. 
Oleh karena itu, dengan mengamati perkembangan dan pergeseran metode di 
lingkungan Nahdlatul Ulama, diharapkan para pengkaji hukum Islam mampu 
menerapkan dan mengembangkan metode istinbat al-ahkam dalam merespon 


berbagai persoalan tanpa harus tercerabut dari akar metode warisan ulama masa 


Genealogi dan Pergeseran Bermazhab dalam Tradisi...... 137 


Abdul Wafi 


lampau, dan tentu penelitian ini dapat menjadi pelengkap pustaka dalam 
diskursus pemikiran metode hukum Islam, terutama metode penetapan hukum 
bahtsul masail NU. 

Secara aplikatif, hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sumber rujukan 
oleh para pengkaji hukum Islam atau para pengambil kebijakan dalam 
melahirkan terobosan pembaruan hukum Islam, khususnya di Indonesia. 
Kontekstualisasi rumusan hukum yang tertuang dalam kitab-kitab mazhab dan 
pembaruan metode hukum Islam di Indonesia merupakan sebuah keniscayaan 
untuk dilakukan. Di samping itu, tentu penelitian ini juga dapat menjadi bahan 
pertimbangan dalam pengembangan metode pada Lembaga Bahtsul Masail 
Nahdlatul Ulama (LBM-NU), sehingga mampu memberikan warna baru dalam 
corak khazanah keislaman di Indonesia, dan mampu menjawab isu-isu 


kontemporer yang dituntut adanya respons yang cepat dan solutif. 


Metode Penulisan 

Penelitian ini disusun dengan menggunakan penelitian pustaka (library research) 
melalui sumber-sumber primer dan sekunder. Sumber primer berupa kumpulan 
keputusan bahtsul masail Nahdlatul Ulama yang tertuang dalam buku Ahkam al- 
Fugaha' fi Mugarrarat Mu'tamarat Nahdatil Ulama': Solusi Problematika Aktual 
Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926- 
2015), hasil keputusan Munas NU di Nusa Tenggara Barat tahun 2017, dan hasil 
keputusan Munas NU di Banjar tahun 2019. Sedangkan sumber sekunder adalah 
sumber-sumber yang terkait dengan pembahasan penelitian ini, baik secara 
langsung maupun tidak langsung, dengan merujuk pada hasil penelitian, buku, 
jurnal dan lain sebagainya yang membahas seputar metode penggalian hukum 
di Lembaga Bahtsul masail Nahdlatul Ulama (LBM-NU). Di samping juga akan 
dilakukan wawancara terhadap para tokoh yang terlibat atau berperan sebagai 
koki dalam forum bahtsul masail, baik yang menjadi musahhih, perumus, peserta 
bahtsul masail maupun para pengurus Lembaga Bahtsul masail PBNU (LBM- 
PBNU). 

Kemudian, semua data yang terkumpul akan diolah dengan menggunakan 
metode deskriptif-analisis, di mana semua term yang berkaitan dengan 
pergeseran metode bermazhab dalam Nahdlatul Ulama, khususnya pada 
Lembaga Bahtsul masail NU, akan dijelaskan dengan merujuk pada data primer 
(first sources) tersebut.” Hal ini dirasa penting guna menghasilkan kesimpulan 


7 Metode penelitian adalah mengemukakan secara teknis tentang metode-metode yang 
digunakan. Sedangkan metodologi adalah membahas konsep teoretik berbagai metode, 
kelebihan dan kekurangannya. Lihat: Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif, 4" 
ed., (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000), h. 3. 


138 Genealogi dan Pergeseran Bermazhab dalam Tradisi...... 


NAHNU: Journal of Nahdlatul Ulama and 
Contemporary Islamic Studies 
Vol.2, no.2 (2023), pp. 135-158 


yang komprehensif dan dapat dijadikan rujukan oleh para pemerhati kajian 
perkembangan metode dan pembaruan hukum Islam. Kemudian istilah yang 
berkaitan dengan reformasi bermazhab yang melahirkan pergeseran metode 
akan dianalisis dengan menelaah naskah-naskah yang tertuang dalam buku 
Ahkam al-Fugaha' dan hasil-hasil keputusan bahtsul masail lainnya, serta hasil 
wawancara dengan para tokoh yang terlibat di dalamnya. Metode ini penting 
digunakan untuk menghasilkan kesimpulan yang komprehensif dan dapat 
dipertanggung-jawabkan. 

Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosio-historis 
(socio-historical approach). Pendekatan historis berfungsi untuk mengkaji sejarah 
metode hukum Islam sebagai genealogi Lembaga Bahtsul masail Nahdlatul 
Ulama (LBM-NU) guna melihat ketersambungan antara metode ulama fikih 
(fugaha) terdahulu dengan metode Nahdlatul Ulama, dan untuk melihat sejarah 
perkembangan metode di lingkungan Nahdlatul Ulama dalam rentang waktu 
antara tahun 1926-1989 dan tahun 1992-2019.8 Dalam perspektif historis, ada tiga 
elemen utama yang harus termuat di dalamnya, yaitu aspek orisinalitas (asal 
usul pola bermazhab dalam NU), aspek change (perubahan pola bermazhab 
dalam NU), dan aspek development (perkembangan dan pembinaan pola 
bermazhab dalam NU). Sementara pendekatan sosiologi berfungsi untuk 
melihat sejauh mana perbedaan struktur sosial para kyai NU telah memengaruhi 
tarik ulur bermazhab antara gauli dan manhaji.” 

Menurut Max Weber (dalam Arisandi, 2015), sosiologi merupakan suatu 
kenyataan sejarah sehingga keduanya merupakan ilmu yang saling 
membutuhkan. Oleh karena itu, metode yang digunakan Weber adalah berusaha 
menggabungkan dua ranah keilmuan tersebut. Sementara menurut Jonh L. 
Esposito, pendekatan sosio-historis merupakan tipe pola pemahaman 
keagamaan yang dalam melihat ketentuan-ketentuan ajaran agama (nas) lebih 


didasarkan kepada aspek-aspek historis dan konteks sosial yang berkembang di 


8 Historis (sejarah) pada hakikatnya merupakan hasil penafsiran orang sekarang 
mengenai masa silam berdasarkan fakta-fakta yang dimiliki dalam kaitannya dengan 
sesuatu peristiwa pada masa silam, dan bukan kenyataan masa silam itu sediri. Lihat: 
Atho Mudzhar, Esai-Esai Sejarah Sosial Hukum Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 
h.2. 

9 Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari masyarakat, yaitu mempelajari pola-pola 
interaksi atau keteraturan dalam masyarakat. Lihat: Atho Mudzhar, Esai-Esai Sejarah..., h. 
2: 

10 Herman Arisandi, Buku Pintar Pemikiran Tokoh-Tokoh Sosiologi dari Klasik sampai Modern, 
(Yogyakarta: IRCiSoD, 2015), h. 64. 


Genealogi dan Pergeseran Bermazhab dalam Tradisi...... 139 


Abdul Wafi 


masyarakat.! Kemudian pendekatan ini ditelaah dengan menggunakan 
paradigma Wael B. Hallag sehingga pola pergeseran metode NU dapat diamati 
dari paradigma literalisme, utilitarianisme dan liberalisme.'? 

Kemudian analisis data akan dilakukan dengan metode induktif dan 
deduktif, di mana data-data yang bersifat umum terkait dengan tema penelitian 
akan dikumpulkan dan dianalisis dengan menggunakan berbagai pendekatan 
sehingga menjadi fokus dan spesifik. Sedangkan data-data yang bersifat khusus 
akan dianalisis lalu dilakukan generalisasi sehingga menghasilkan kesimpulan 
umum yang dapat diaplikasikan dalam penetapan hukum Lembaga Bahtsul 
masail NU. Oleh karena itu, penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan 
teknik content analysis, di mana data-data yang ada akan dianalisis dengan 
menelaah maksud yang terkandung dalam data tersebut, sehingga menghasilkan 
kesimpulan mengenai model mazhab gauli dan mazhab manhaji pada Lembaga 


Bahtsul masail Nahdlatul Ulama, serta dapat diterapkan secara umum. 


TEMUAN DAN PEMBAHSAN 

Evolusi Bermazhab dalam Islam, Sebuah Tinjauan Historis 

Pada awal lahirnya hukum Islam, sumber atau dalil hukum (al-masadir au al- 
adillah al-syar'iyyah) hanya terdiri dari al-Our'an dan al-Sunnah, sehingga setiap 
persoalan yang muncul saat itu dapat langsung dikonfirmasi kepada Rasulullah, 
yang jawabannya melalui wahyu langsung atau melewati proses ijtihad yang 
kemudian mendapatkan legitimasi wahyu.” Ketika wilayah kekuasaan Islam 
semakin meluas, tidak semua persoalan hukum dapat langsung ditanyakan 
kepada Nabi, dan tentu pula al-Ouran dan hadis tidak menjawab semua 
persoalan hukum yang bersifat kasuistik (juz1), sehingga diperlukan adanya 
terobosan baru agar tidak mengalami kevakuman hukum, maka muncul metode 
ijtihad yang dapat diaplikasikan oleh para sahabat ketika berada jauh dari Nabi 
atau pascawafatnya Nabi. Adapun perangkatnya mengalami pergeseran dari 
masa ke masa sesuai dengan tuntutan persoalan hukum. Jika pada masa Nabi 
sumber atau dalil hukum Islam dapat dibilang hanya al-Our'an dan al-Sunnah, 
maka pada masa sahabat bertambah menjadi tiga dengan penambahan jjtihad al- 
sahabah. Kemudian pada era kodifikasi atau era imam mujtahid bertambah 


1 Lihat: John L. Esposito (eds.), The Oxford Encyclopedia of The Modern Islamic World, (New 
York: Oxford University Press, 1995), h. 14. 

12 Lihat: Wael B. Hallag, A History of Islamic Legal Theories: An Introduction to Sunni Ushul 
Figh, (Cambridge: Cambridge University Press, 1987). 

13 Abu Zahrah, Tarikh al-Madzahib al-Islamiyyah fi al-Siyasah wa al-'Agaid wa Tarikh al- 
Madzahib al-Fighiyyah, (al-Oahirah: Dar al-Fikr al- Arabi, t.th), h. 225-227. 


140 Genealogi dan Pergeseran Bermazhab dalam Tradisi...... 


NAHNU: Journal of Nahdlatul Ulama and 
Contemporary Islamic Studies 
Vol.2, no.2 (2023), pp. 135-158 


menjadi al-Our'an, al-Sunnah, ijmak, dan ijtihad bi al-giyas (dengan perangkat 
analogi) atau metode istinbat lainnya. 

Oleh karena itu, dalam teori hukum Islam (Islamic legal theory) dikenal 
berbagai sumber dan metode yang darinya dan melaluinya hukum Islam diambil 
(from and through which the law might be derived). Sumber-sumber yang darinya 
hukum diambil adalah al-Our'an dan al-Sunnah, yang keduanya memberikan 
hukum. Adapun sumber-sumber pembentuk hukum sendiri adalah metode- 
metode ijtihad dan interpretasi, atau pencapaian sebuah konsensus (ijmak). 
Tempat utama dalam urutan seluruh sumber-sumber ini adalah al-Our'an, 
kemudian diikuti oleh al-Sunnah yang, walaupun menduduki posisi kedua, 
memberikan materi hukum terbanyak yang dapat diambil. Sementara ijmak 
menempati posisi ketiga, yang merupakan cara untuk mencapai kesepakatan di 
mana para ahli hukum Islam yang kreatif (mujtahid), mewakili mayoritas 
komunitas, dianggap telah sampai pada sebuah persetujuan atas sebuah hukum 
teknis yang berlaku. Karenanya, ia menjadi konklusif dan pasti secara 
epistemologi sebagaimana al-Guran dan al-Sunnah. Para mujtahid yang 
mempunyai otoritas melalui wahyu ilahiyyah (divine revelation), mampu 
mentransformasikan sebuah keputusan yang diambil melalui ijtihad manusia 
kepada sebuah sumber tekstual yang validitasnya mereka sepakati.' 

Salah satu metode ijtihad yang merepresentasikan sumber hukum keempat 
adalah giyas. Dalam praktiknya, giyas menjadi perangkat dominan dalam 
melakukan ijtihad, sehingga imam al-Syafi'1, sebagai pencetus pertama lahirnya 
ilmu usul fikih,'8 menjadikan ijtihad dan giyas sebagai dua istilah yang sinonim.” 
Hal ini karena kebanyakan ijtihad dilakukan dengan cara giyas. Perangkat 
lainnya dalam berijtihad adalah istihsan, maslahah mursalah, istishab, “urf, madzhab 
al-sahabi, syar'u man gablana dan sadd al-dzarai', yang belakangan mengalami 
kristalisasi sehingga produk perangkat ini menjadi bagian dari dalil atau sumber 


hukum Islam, walaupun ada yang disepakati (muttafag 'alayha) seperti ijmak dan 


14 Transformasi sumber hukum Islam ini direkam dengan baik oleh “Abdul Wahhab 
Khallaf dalam Khulasah Tarikh al- Tasyri' al-Islami, (Kuwayt: Dar al-Oalam, t.th). Lihat: 
Muhammad al-Dasugi, “Masadir al-Figh al-Islami”, dalam Mausii'ah al-Tasyrt' al-Islami, 
(al-Oahirah: Wazarah al-Awgaf, 2009), h. 560. 

15 Wael B. Hallag, A History of Islamic Legal Theories: An Introduction to Sunni Ushul Figh, 
(Cambridge: Cambridge University Press, 1987), h. 1. Edisi Indonesia, Sejarah Teori 
Hukum Islam: Pengantar untuk Usul Figh Mazhab Sunni, Terj. E. Kusnadiningrat, Abdul 
Haris bin Wahid, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001), h. 1. 

16 Joseph Schacht, The Origins of Muhammadan Jurisprudence, (Oxford: The Clarendon 
Press, 1959), h.1.. 

17 Muhammad bin Idris al-Syafi'1, al-Risalah, (al-Oahirah: Dar al-Hadits, 2016), h. 506. 


Genealogi dan Pergeseran Bermazhab dalam Tradisi...... 141 


Abdul Wafi 


giyas. Namun, ada pula yang memiliki validitas terbatas sehingga sering kali 
menjadi obyek kontroversi (mukhtalaf fiha) seperti istihsan, maslahah mursalah dan 
lain sebagainya." 

Pascaberakhirnya era sahabat Nabi, yaitu memasuki era gegap gempitanya 
semarak ijtihad, mazhab-mazhab fikih mulai bermunculan. Tercatat ada sekitar 
lima ratus mazhab dan sekte yang hilang pada sekitar awal abad ke-9 M. (abad 3 
H.).8 Artinya, sebelum abad ke-3 H. lebih dari lima ratus mazhab dan sekte 
pernah mewarnai sejarah hukum Islam. Munculnya mazhab-mazhab ini bermula 
dari pendapat perorangan dengan dilengkapi metode dalam memahami nas, 
kemudian diikuti oleh orang lain atau murid yang jumlahnya semakin banyak, 
berkembang dan menjadi baku.? Pendapat tersebut kemudian menjadi pendapat 
yang dianggap paling kuat dan seolah-olah menjadi konsensus di sebuah daerah 
atau kota tertentu, sehingga dikenal dengan mazhab geografis. Mazhab- 
mazhab tersebut antara lain: mazhab Ibadi (Ibadiyyah) dari sekte Khawarij, 
mazhab Zaydi (Zaydiyyah) dan Ja' fari (Imamiyyah) dari sekte Syr ah, dan mazhab 
Sunni (Hanafi, Maliki, Syafi'1, dan Hanbali). Sedangkan mazhab Abu al-Hasan al- 
Basri (al-Hasan bin Yasar al-Basri), mazhab “Amir al-Sya'bi, mazhab Auza'i, 
mazhab al-Layts bin Sa'ad, mazhab al-Tsauri, mazhab al-Nakha'i, mazhab al- 
Zahiri, mazhab Ibn al-Tabari, dan lain sebagainya terlupakan setelah ketiadaan 
tokohnya.? 

Mazhab-mazhab awal mengambil dua pendekatan yurisprudensi, 
pendekatan tradisi (hadits) dan pendekatan nalar-logika (ra'y). Para ahli hukum 
Makkah dan Madinah menekankan tradisi sebagai standar keputusan hukum, 
sehingga disebut dengan ahl al-hadits atau para pendukung tradisi. Kelompok ini 
cenderung menolak spekulasi abstrak, lebih pragmatis dan lebih peduli terhadap 
kasus-kasus konkret. Imam Malik dan setelahnya imam Syafii memimpin 


mazhab pemikiran hukum Hijaz (Makkah dan Madinah) ini. Sementara mazhab 


18 Wahbah al-Zuhayli, Usil al-Figh al-Islami, vol. 1, h. 401-402, “Abdul Wahhab Khallaf, 
Ilmu Usul al-Figh..., h. 22. Sementara al-Our'an dan al-Sunnah oleh sebagian pakar fikih 
dimasukkan kedalam kategori sumber hukum Islam yang disepakati bersama (mujma' 
'alayha). Lihat: Muhammad al-Dasugi, “Masadir al-Figh al-Islami” ..., h. 560. 

19 Mohammad Hashim Kamali, Membumikan Syariah, Pergulatan mengaktualkan Islam. 
Penerjemah Miki Salman, (Bandung: Mizan, 2013), h. 90. 

2 A. Oodri Azizy, “The Concept of Madhhab and the Ouestion of Its Boundary”, al- 
Jami'ah, 59 (1996), h. 77-92. 

21 George Makdisi, The Rise of Collages, (London: Edinburg University Press, 1981), h. 2. 

2 Abdullah Rabi' Abdullah Muhammad, “Usul al-Mazhahib al-Fighiyah”, dalam 
Mausii'ah al-Tasyri' al-Islami, (al-Oahirah: Wazarah al-Augaf, 2009), h. 63-86, lihat juga: 
“Abdul Karim Zaydan, al-Madkhal li Dirasah al-Syari'ah al-Islamiyyah, h. 149-151. 


142 Genealogi dan Pergeseran Bermazhab dalam Tradisi...... 


NAHNU: Journal of Nahdlatul Ulama and 
Contemporary Islamic Studies 
Vol.2, no.2 (2023), pp. 135-158 


Irak lebih sering menggunakan pendapat pribadi (ra'y) sehingga disebut ahl al- 
ray atau pendukung opini. Kelompok ini memiliki kecenderungan 
membayangkan kasus-kasus hipotesis dalam menentukan berbagai solusi 
hukum. Mereka senang menggunakan gaya skolastisisme dan hal-hal teknis. 
Abu Hanifah adalah tokoh utama mazhab Irak.2 
Menurut Atho Mudzhar (1993), dengan selesainya pembentukan keempat 
mazhab Sunni di abad ke-9 dan ke-10 M. (3-4 H.), maka hukum Islam mengalami 
kristalisasi dan sakralisasi sehingga dianggap sebagai hukum Tuhan yang tidak 
boleh diubah dan bersifat menyeluruh, yang tidak membutuhkan tambahan- 
tambahan atau perubahan-perubahan.2 Dari keempat mazhab inilah kemudian 
hukum Islam berkembang ke seluruh dunia. Masing-masing negara dapat dilihat 
mazhab dominan yang dianutnya. Mazhab Hanafi mendominasi di India, 
Pakistan, dan Turki. Adapun mazhab Maliki paling banyak pengikutnya di 
Afrika Utara. Sedangkan mazhab Syafi'i mendominasi Indonesia dan Malaysia. 
Sementara mazhab Hanbali mendominasi Saudi Arabia? Pada abad ke 10 M. 
(pertengahan abad 4 H.), pintu ijtihad ditutup dan umat Islam memasuki era 
taklid, yang disinyalir bahwa mundurnya tradisi keilmuan dunia Arab dan umat 
Islam erat kaitannya dengan ditutupnya pintu ijtihad dalam wilayah agama.?2 
Sejak abad ke 7 H. (13 M.), usaha pembaruan metodologi (usul fikih) 
mulai dilakukan oleh para ulama seperti 'Izzuddin bin 'Abdussalam (w. 660 
H./1262 M.), Syihabuddm al-Oarafi (w. 684 H./1285 M.), Ibnu Taymiyah (w. 728 
H./1328 M.), Ibn al-Oayyim (w. 751 H./1350 M.), al-Syatibi (w. 790 H./1388 M.), 
al-Zarkasyi (w. 794 H./1392 M.), Syah Waliyullah al-Dahlawi (w. 1176 H./1762 
M.), dan al-Syaukani (w. 1250 H./1834 M.)7 Pembaruan ini terlihat dari 
pergeseran paradigma, yang asalnya lebih bersifat literalistik, baik bagi mazhab 
Mutakallimun (Syafii, Maliki, Hanbali, dan Mu'tazilah) yang bercorak teologis- 
deduktif maupun mazhab Hanafi yang bercorak induktif-analitis, kearah 
substantif dengan memberikan ruang lebih terhadap konsep al-maslahah dan al- 
mafsadah, menerapkan kaidah usul fikih dan tarjih antara al-magasid dan al- 


23 Mohammad Hashim Kamali, Membumikan Syariah..., h. 90-91. 

4 Mohammad Atho Mudzhar, Fatwas of The Council of Indonesia Ulama: A Study of Islamic 
Legal Thought in Indonesia 1975-1988, (Jakarta: INIS, 1993), h. 1, dengan mengutip J.N.D 
Anderson, Islamic Law in the Modern World, (New York University Press, 1959), h. 1. 

25 A. Oodri Azizy, Reformasi Bermazhab..., h. 16-19. 

2 Mustafa al-Nassyar, “al-Agliyah al-Arabiyah bayna Intaj al-Ilm wa Istirad al- 
Tsagafah” dalam Majallah al-Mustagbal al-'Arabi, No.200, (Beirut: Markaz Dirasat al- 
Wahdah al- Arabiyyah, 1995), h. 119. 

27 Ahmad bin 'Abdussalam al-Raysuni, al-Tajdid al-Usuli: Nahwa Siyaghah Tajdidiyah li 'ilm 
Usiil al-Figh, (Herndon USA: The International Institut of Islamic Thought, 2014), h. 48. 


Genealogi dan Pergeseran Bermazhab dalam Tradisi...... 143 


Abdul Wafi 


maslahah al-syar'iyyah, kulli dan juz1, yang belakangan dikenal dengan metode 
keseimbangan (al-muwazanah) dan tahapan prioritas (al-aulawiyyat), atau dikenal 
dengan fikih keseimbangan dan fikih prioritas.? Proyek yang dilakukan oleh 
para pembaru sebelumnya dilanjutkan oleh al-Syatibi, yang menjadikan magasid 
al-syari'ah sebagai tema sentral (asas) dalam ilmu usul fikih.? Dengan demikian, 
ilmu usul fikih tidak lagi hanya terpaku pada literalisme teks, tetapi dilengkapi 
lagi agar lebih sempurna dalam memahami perintah Allah. 

Pada perkembangan berikutnya, enam abad setelah gagasan al-Syatibi, 
para pembaru usul fikih modern melakukan revitalisasi. Tokoh-tokohnya seperti 
Muhammad 'Abduh (w. 1905 M.), Rasyid Rida (w. 1935 M.), “Abdul Wahhab 
Khallaf (w. 1956 M.), “Allal al-Fasi (w. 1974 M.), dan Hasan Turabi (w. 2016 M.). 
Karena tokoh-tokoh ini hanya melakukan revitalisasi prinsip al-maslahah yang 
ditawarkan al-Syatibi melalui teori magasid-nya, maka Wael B. Hallag 
mengkategorikan mereka sebagai pembaru penganut aliran religious 
utilitarianism. Berikutnya muncul tokoh-tokoh pembaru seperti Muhammad 
Sa'idal-“Asymawi (w. 2013 M.), Fazlur Rahman (w. 1988 M.) dan Muhammad 
Syahrur (lahir 1938 M.), yang disebut sebagai tokoh religious liberalism, yang 
bercorak liberal dan cenderung membuang teori-teori usul fikih lama.” Di 
samping tiga tokoh ini, ada juga nama seperti Muhammad Igbal (w. 1938), 
Mahmud Muhammad Taha (w. 1985 M.), “Abdullahi Ahmad al-Na'1m (lahir 1946 
M.), yang beranggapan bahwa prinsip al-maslahah klasik tidak lagi memadai 


untuk membuat hukum Islam mampu hidup di dunia modern.? 


Genealogi Paham Keagamaan NU 
Nahdlatul Ulama (NU) didirikan pada 16 Rajab 1344 H./31 Januari 1926 M. di 
Surabaya. Sejak awal berdirinya, NU bergerak sebagai organisasi sosial 


2 Raysuni, al-Tajdid al-Usuli:..., h. 48-53. 

2? Raysuni, al-Tajdid al-Usiil!:..., h. 54. Hal ini menyebabkan al-Syatibi dinobatkan sebagai 
bapak atau syaikh mngasid al-syari'ah. Lihat: Ahmad al-Raysuni, Nazariyah al-Magasid al- 
Syari'ah “inda al-Imam al-Syatibi, 4" eds, (Virginia: The International Institut of Islamic 
Thought, 1995), h. 17. 

30 Amin Abdullah, “Paradigma Alternatif Pengembangan Ushul Figh dan Dampaknya 
Pada Figh Kontemporer”, dalam Mazhab Jogja, Menggagas Paradigma Ushul Figh 
Kontemporer, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Press, 2002), h. 119. Lihat juga: Thomas S. Kuhn, The 
Structure of Scientifik Revolutions, (Chicago: The University of Chicago Press, 1970). 

31 Wael B. Hallag, A History of Islamic Legal Theories: An Introduction to Sunni Ushul Figh, 
(Cambridge: Cambridge University Press, 1987), h. 214-253. 

2 Amin Abdullah, “Paradigma Alternatif..., h. 121. 

3 Nahdlatul Ulama terdiri dari dua kata, Nahdlah dan Ulama. Menurut Gus Dur, kata 
Nahdlah terinspirasi dari kata mutiara al-Hikam Ibn 'Ata'illah dengan bunyi: 


144 Genealogi dan Pergeseran Bermazhab dalam Tradisi...... 


NAHNU: Journal of Nahdlatul Ulama and 
Contemporary Islamic Studies 
Vol.2, no.2 (2023), pp. 135-158 


keagamaan Islam (jam'iyyah diniyyah Islamiyyah ijtima'iyyah) yang menganut 
paham ahlus-sunnah wal-jama'ah (Aswaja), yaitu dalam bidang akidah (teologi) 
mengikuti manhaj dan pemikiran Abu Hasan al-Asy'ari (w. 323 H.) dan Abu 
Mansur al-Maturidi (w. 333 H.), dalam bidang fikih bermazhab secara gauli dan 
manhaji kepada salah satu mazhab fikih yang empat (Hanafi, Maliki, Syafi'1, dan 
Hanbali), dan dalam bidang tasawuf mengikuti Junayd al-Baghdadi (w. 298 H.) 
dan Abu Hamid al-Ghazali (w. 505 H.) Aswaja sebagai pemahaman 
keagamaan atau metode berpikir ke-NU-an (manhaj al-fikrah al-nahdiyyah) 
memadukan antara wahyu dan akal yang mencakup seluruh aspek kehidupan 
yang mengandung prinsip moderasi (tawassut), menjaga keseimbangan 
(tawazun), dan toleransi (tasamuh) Metode berpikir ini lahir dari proses 
dialektika sejarah pemikiran dan gerakan yang intens. Aswaja menghindari 
pertentangan politik dan fanatisme kelompok yang masuk dalam pemahaman 
keagamaan. Dengan prinsip dan watak dasarnya, Aswaja diterima dan 
berkembang di semua lapisan masyarakat, ikut berperan mewujudkan 
kehidupan yang penuh kedamaian dalam wahana kebangsaan dan kenegaraan 


bersama peradaban, kebudayaan dan tradisi lain. 


tis Al Is VX Yg ale Elinga Y ya ai Y 
Artinya: “Janganlah engkau bersahabat dengan orang yang perilakunya tidak membuatmu 
bangkit, dan ucapannya tidak mengarahkanmu kepada Allah.” 
Sementara kata Ulama diambil dari surah Fatir ayat 28: 

slalu! ools ya dl At LI 

Artinya: “Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya hanyalah 
Ulama.” 
Lihat: Tim Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur, Khazanah Aswaja, h. 420. 
3 Tim LTN-PBNU, Ahkam al-Fugaha' ft Mugarrarat Mu'tamarat Nahdatil Ulama': Solusi 
Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama 
(1926-2015), (Surabaya: Khalista dan LTN-PBNU, 2019), h. 993. 
35 Ciri-ciri (khasa'is) pola pikir Nahdlatul Ulama adalah: (1) pola pikir moderat (fikrah 
tawassutiyyah), artinya NU senantiasa bersikap tawazun (seimbang) dan i'tidal (moderat) 
dalam menyikapi berbagai persoalan, tidak ifrat (ekstrim) atau tafrit (gegabah), (2) pola 
pikir toleran (fikrah tasamuhiyyah) sehingga mampu hidup harmonis dengan pihak lain 
walaupun berbeda cara berpikir, keyakinan, dan beda budayanya, (3) pola pikir 
reformatif (fikrah islahiyyah) dengan selalu melakukan perbaikan kearah yang lebih baik 
(al-islah ila ma huwa al-aslah), (4) pola pikir dinamis (fikrah tatawwuriyyah) dengan 
melakukan kontekstualisasi dalam menyikapi berbagai persoalan, dan (5) pola pikir 
metodologis (fikrah manhajiyyah) dengan menggunakan kerangka berpikir metodologis 
yang telah ditetapkan oleh Nahdlatul Ulama. Lihat: Tim LTN-PBNU, Ahkamul Fugaha..., 
ti 993. 
36 TIM LTN PBNU, Ahkam al-Fugaha'..., h. 937-938. 


Genealogi dan Pergeseran Bermazhab dalam Tradisi...... 145 


Abdul Wafi 


Membaca sebuah pemikiran yang menjadi landasan mendasar (grand 
design) dalam sebuah organisasi, maka perlu melihat tokoh-tokoh yang berperan 
dalam melahirkan sebuah organisasi tersebut. Ada minimal tiga tokoh besar 
pendiri NU yang mewarnai corak pemikiran keagamaan NU, yaitu KH. Hasyim 
Asy'ari, KH. A. Wahab Hasbullah, dan KH. Bisri Syamsuri. Ketiga tokoh ini 
memiliki latar belakang pendidikan yang sama, yang silsilah keilmuannya 
bertemu pada kyai Khalil Bangkalan, kyai Ahmad Khatib, kyai Mahfudz al- 
Tarmasi dan Syaikh "Abdul Karim al-Daghistani. Di samping juga, kyai Wahab 
dan kyai Bisri berguru kepada kyai Hasyim. Bertolak dari kesamaan silsilah 
keilmuan dan adanya hubungan guru-murid, maka tidak mengherankan jika 
pola berpikir mereka relatif sama.” 

Bagi NU, kyai Hasyim merupakan king maker dan sebagai Hadratus Syaikh, 
sekaligus simbol identitas tradisionalisme keagamaan NU. Sejak kelahiran NU, 
kyai Hasyim merupakan pembela bagi kaum tradisional pengikut ajaran Islam 
suni. Garis pemikiran kyai Hasyim yang mewarnai NU adalah pemikirannya 
tentang taklid sebagai bentuk pola bermazhab dalam beragama. Kyai Hasyim 
memandang perlunya taklid bagi mereka yang bukan mujtahid. Sementara kyai 
Wahab Hasbullah dikenal sebagai seorang yang lihai dalam berdebat dan 
tangguh dalam mempertahankan pendapatnya. Menjelang berdirinya NU, kyai 
Wahab merupakan ulama yang sangat gigih membela kepentingan kelompok 
tradisional, terutama dari serangan tokoh modernisme. Bersama kyai Hasyim, 
kyai Wahab tampil dengan peran yang berbeda, tetapi secara mutualistik saling 
melengkapi dalam keberhasilan membentuk NU. Kyai Hasyim dikenal sebagai 
kyai yang memiliki karisma dengan kedalaman ilmu agama dan kesalehan 
pribadi, sehingga pengaruhnya cukup kuat di kalangan ulama, baik tradisional 
maupun modern. Sementara kyai Wahab memiliki kemampuan organisatoris 
dengan menawarkan konsep-konsepnya dan mobilisasi roda organisasi. Dalam 
bahasa Fealy (1997), kyai Wahab sebagai konseptornya, dan kyai Hasyim 
pemberi legitimasi (legitimator) keagamaannya.8 Adapun kyai Bisri dikenal 
sebagai seorang ahli fikih yang sangat kuat dalam memegangi tradisi mazhab. Ia 
sangat paham dengan referensi-referensi kitab-kitab fikih mazhab, terutama 
Syafi'iyyah. Dalam masalah fikih, kyai Bisri sering berseberangan dengan 
pendapat kyai Wahab, yang dikenal sebagai kyai yang sangat longgar dalam 


37 Mujamil, Dinamika Pemikiran Islam Nahdlatul Ulama..., h. 66. 

38 Lihat: Fealy, “Wahab Chasbullah” dalam Greg Fealy dan Greg Barton (ed.), 
Tradisionalisme Radikal, Persinggungan Nahdlatul Ulama-Negara, (Yogyakarta: LKiS, 1997), 
h.11. 


146 Genealogi dan Pergeseran Bermazhab dalam Tradisi...... 


NAHNU: Journal of Nahdlatul Ulama and 
Contemporary Islamic Studies 
Vol.2, no.2 (2023), pp. 135-158 


fikih, sementara kyai Bisri dikenal sebagai kyai yang sangat ketat dalam 
pendapat fikihnya.” 

Jika ditarik lebih jauh lagi, maka akar genealogis paham keagamaan NU 
bertumpu minimal pada dua jaringan: jaringan Timur Tengah dan Wali Songo. 
Jaringan Timur Tengah melalui silsilah seperti KH. Hasyim Asy'ari sendiri, KH. 
Asnawi Kudus, KH. Khalil Bangkalan, KH. Nawawi Banten, dan KH. Mahfudz 
Termas. Genealogi Timur Tengah tidak dapat dibantah mengingat NU sebagai 
organisasi keagamaan yang berpegang pada ajaran ahlus-sunnah wal-jama'ah 
berakar dan lahir dari tradisi ulama Timur Tengah, baik dari aspek akidah yang 
dipelopori oleh Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi, dalam 
bidang fikih dipelopori oleh imam Mazhab yang empat, khususnya mazhab 
Syafii, dan dalam bidang tasawuf dipelopori oleh Abu Hamid al-Ghazali dan 
Junayd al-Baghdadi. Pilihan NU ini merupakan bentuk akomodatif dari paham 
Aswaja, karena pada awalnya ulama Jawa sendiri, sebelum lahirnya NU dan 
sebelum datangnya pemikiran modernisme dan puritanisme yang berakar dari 
Timur Tengah,” satu pandangan dan satu mazhab. Mereka dalam bidang fikih 
bermazhab kepada imam Muhammad bin Idris al-Syafii, dalam bidang 
Usuluddin kepada Abu Hasan al-Asy'ari, dan dalam bidang tasawuf kepada al- 
Ghazali dan Abu Hasan al-Syadili." Sementara rumusan Aswaja yang sekarang 
merupakan konsep Aswaja yang lebih definitif yang dirumuskan oleh KH. Bisri 
Musthofa dengan karyanya Risalah Ahlus-Sunnah wal-Jama'ah, yang kemudian 
diterima sebagai rumusan formal konsep Aswaja NU. Sekalipun ditulis oleh kyai 
Bisri, namun rumusan baku ini biasanya lebih dinisbatkan kepada kyai Hasyim 
Asy'ari. 

Selain jaringan Timur Tengah, tradisi berpikir Wali Songo memainkan 
peran signifikan dalam pembentukan tradisi berpikir pesantren sebagai basis 
kultural NU, sehingga turut membentuk tradisi berpikir kyai-kyai NU dalam 


bahtsul masail.8 Pandangan ini merupakan kelanjutan dari pandangan pemerhati 


3 Ahmad Arifi, Pergulatan Pemikiran Fikih “Tradisi” Pola Mazhab,2" ed., (Yogyakarta: 
eLSAO Press, 2010), h. 103-108. Lihat juga: Fealy, “Wahab Chasbullah” ..., h. 11. 

20 Jaringan modernisme dan puritanisme juga berakar dari ulama jaringan Timur Tengah 
seperti Muhammad Abduh, Rasyid Rida, Muhammad bin Abdul Wahhab al-Najdi, 
Ahmad bin al-Taymiyyah dan Ibn al-Oayyim al-Jauziyyah dan Ibn Abdil Hadi. Lihat: 
Hasyim Asy'ari, Risalah Ahlis-Sunnah Wal-Jama'ah fi Hadits al-Mauta wa Asyrat al-Sa'ah wa 
Bayan Mafhiim Ahlis-Sunnah Wal-Jama'ah, (T.tp.: T.th.), h. 10. 

41 Hasyim Asy'ari, Risalah Ahlis-Sunnah Wal-Jama'ah ..., h. 10. 

2 Rumadi, Post-Tradisionalisme Islam: Wacana Intelektualisme dalam Komunitas NU, (Jakarta: 
Diktis Kemenag RI, 2007), h. 40-41. 

3 Muhammad Adib, Kritik Nalar Fikih Nahdlatul Ulama, (Malang: KiriSufi, 2018), h. 109. 


Genealogi dan Pergeseran Bermazhab dalam Tradisi...... 147 


Abdul Wafi 


dunia pesantren seperti Zamakhsyari Dhofier, Abdurrahman Mas'ud, Rumadi 
dan juga Hasan Muarif Ambary.“ Dari hasil penelusuran Muhammad Adib, 
bahwa secara genealogis, paham keagamaan NU, atau lebih spesifik nalar fikih 
NU dalam bahtsul masail, berakar pada tradisi berpikir Wali Songo yang berperan 
penting dalam Islamisasi di Jawa pada abad ke-15 dan abad ke-16. Tradisi 
berpikir Wali Songo tersebut ditransmisikan secara turun temurun melalui 
saluran tradisi pesantren. Wali Songo merintis pesantren yang diadaptasi dari 
sistem pendidikan dalam tradisi Syiwa-Budha. Melalui pesantren, transmisi 
tradisi berpikir Wali Songo bertumpu pada tradisi lisan, baik dalam bentuk 
lokalisasi atau pribumisasi bahasa kitab kuning melalui kebudayaan berbasis 
aksara pegon maupun pengamalan dan tarekat. Tentu jika ditarik lebih jauh lagi, 
pemikiran Wali Songo juga berakar dari ulama Timur Tengah. 

Oleh karena itu, Nahdlatul Ulama sebagai jam 'iyyah diniyyah adalah wadah 
bagi para ulama dan pengikutnya dengan tujuan untuk memelihara, 
melestarikan, mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam yang berhalauan 
ahlus-sunnah wal-jama'ah, dan untuk mempersatukan langkah para ulama dan 
pengikut-pengikutnya dalam melakukan kegiatan yang bertujuan untuk 
menciptakan kemaslahatan masyarakat, kemajuan bangsa dan ketinggian harkat 
dan martabat manusia4 NU mendasarkan paham keagamaannya kepada 
sumber ajaran agama Islam, yaitu al-Our'an, al-Sunnah, ijmak dan giyas. 
Sedangkan dalam memahami dan menafsirkan Islam dari sumber-sumbernya di 
atas, NU mengikuti paham ahlus-sunnah wal-jama'ah (disingkat menjadi Aswaja) 
dan menggunakan jalan pendekatan mazhab.” Dalam bidang akidah, para 
ulama pendiri NU maupun ulama di luar struktur kepemimpinan NU sepakat 
untuk mengikuti Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi sebagai 
tokoh aliran ahlus-sunnah wal-jama'ah. Para ulama pendiri NU memiliki tujuan 
memelihara dan mengembangkan ajaran Islam ahlussunnah wal-jama'ah yang 
memang sudah berakar di Indonesia dan diyakini kebenarannya. Seperti pada 
sistem bermazhab, sikap ulama NU tetap teguh mengikuti Asy'ari dan Maturidi. 
Sikap ini meneguhkan kembali tradisi masyarakat santri di Indonesia, khususnya 


4 Lihat: Zamakhsayri Dhofier, Tradisi Pesantren, Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya 
Mengenai Masa Depan Indonesia, 9" ed., (Jakarta: LP3ES, 2015), 34-37, Rumadi, Post- 
Tradisionalisme Islam: Wacana Intelektualisme dalam Komunitas NU, (Jakarta: Diktis 
Kemenag RI, 2007), h. 41-46. 

5 Muhammad Adib, Kritik Nalar Fikih Nahdlatul Ulama..., h. 161. 

4 Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama, Hasil Keputusan 
Muktamar ke-33, Jombang, Jawa Timur, 1-5 Agustus 2015. 

Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama, Hasil Keputusan 
Muktamar ke-33, Jombang, Jawa Timur, 1-5 Agustus 2015, h. 73. 


148 Genealogi dan Pergeseran Bermazhab dalam Tradisi...... 


NAHNU: Journal of Nahdlatul Ulama and 
Contemporary Islamic Studies 
Vol.2, no.2 (2023), pp. 135-158 


kalangan tradisionalis sehingga mendapat dukungan penuh dari warga 
nahdiyyin, baik dalam tataran slogan, pengetahuan, keyakinan maupun amalan. 
Para ulama pesantren telah mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari sejak 


sebelum lahirnya organisasi NU berabad-abad yang lalu. 


Transformasi Bermazhab dalam Nahdlatul Ulama 
Di Indonesia, metode hukum Islam yang telah dirumuskan oleh para ulama usul 
fikih hampir diterapkan di semua lembaga fatwa yang dimiliki oleh organisasi 
keagamaan di Indonesia, seperti Muhammadiyah (berdiri tahun 1912) dengan 
Majlis Tarjihnya,” Persatuan Islam (Persis, lahir tahun 1923) dengan Dewan 
Hisbahnya,”” Nahdlatul Ulama (lahir tahun 1926) dengan Lembaga Bahtsul 
masailnya, Majlis Ulama Indonesia (MUI, lahir tahun 1975) dengan komisi 
fatwanya,! dan lain sebagainya. Dari sekian banyak lembaga yang menerapkan 
metode ijtihad warisan ulama usul fikih, dapat dibilang NU termasuk lembaga 
yang paling belakangan dalam menggunakan atau menerapkan istilah-istilah 
metode ijtihad, walaupun pelajaran usul fikih dipelajari di pesantren-pesantren 
di Indonesia termasuk juga yang berafiliasi ke NU,? dan dari awal NU memilih 
bertaklid dengan bermazhab secara gauli, yaitu mengikuti hasil produk hukum 
yang tertuang dalam kitab-kitab mazhab dalam lingkup mazhab tertentu.” 

Baru pada Munas NU tahun 1992 di Bandar Lampung, kesadaran formal 


akan pentingnya pengembangan pemikiran metodologis mulai muncul, 


4 Mujamil, Dinamika Pemikiran Islam Nahdlatul Ulama..., h. 69. 

49 Fathurrahman Djamil, Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah, (Jakarta: Logos, 1995). 
Lihat juga: Asjmuni Abdurrahman, Manhaj Tarjih Muhammadiyah, 4" ed., (Yogyakarta: 
Pustaka Pelajar, 2007). 

50 KH. Zae Nandang, dkk., Turug al-Istinbat Metodologi Pengambilan Hukum Dewan Hisbah 
Persatuan Islam, (T.tp.: Persispers, tth.). Lihat juga: Dede Rosyada, “Metode Kajian 
Hukum Dewan Hisbah Persatuan Islam: Sebuah Analisis Terhadap Produk Pemikiran 
Hukum Dewan Hisbah Persatuan Islam Periode Persidangan 1990-1995”, (Disertasi 53 
IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 1998). 

51 Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975, (Jakarta: 
Emir Erlangga, 2015). Lihat juga: Asrorun Ni''am Sholeh, Metodologi Penetapan Fatwa 
Majelis Ulama Indonesia, Penggunaan Prinsip Pencegahan dalam Fatwa, (Penerbit Erlangga: 
Emir Cakrawala Islam, 2016). 

52 Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren, Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya 
Mengenai Masa Depan Indonesia, 9" ed., (Jakarta: LP3ES, 2015). 

58 Tim LTN-PBNU, Ahkam al-Fugaha' ft Mugarrarat Mu'tamarat Nahdatil Ulama': Solusi 
Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama 
(1926-2015), 2" ed., (Surabaya: LTN-PBNU dan Khalista, 2019), h. 470. 


Genealogi dan Pergeseran Bermazhab dalam Tradisi...... 149 


Abdul Wafi 


khususnya dalam rangka pengambilan keputusan hukum, maka muncullah 
metode tagrir jama'i, ilhagul masa'il binaza'iriha (disingkat menjadi ilhag), dan 
istinbat jamai. Kemudian prosedur pengambilan hukum ini dibahas kembali 
pada Muktamar NU ke-31 di Solo tanggal 29 November-1 Desember 2004, 
dilakukan peninjauan ulang pada Munas NU di Surabaya tanggal 27-30 Juli 2006, 
bahkan pada Muktamar NU ke-33 di Jombang tanggal 1-6 Agustus 2015 
dilakukan revitalisasi metode istinbat al-ahkam, dan pada Munas NU di Nusa 
Tenggara Barat tanggal 23-25 November 2017 dilakukan penyempurnaan 
terhadap metode tagrir jama'i dan ilhag.?5 Sayangnya, rumusan prosedur 
penetapan hukum dalam bahtsul masail NU terkesan tidak berkesinambungan 
dengan mazhab yang ditawarkan, baik bermazhab secara gauli maupun 
bermazhab secara manhaji. Antara tawaran bermazhab dan metode yang 
digunakan terkesan berjalan sendiri-sendiri, sehingga melahirkan kerancuan 
klasifikasi di kalangan peneliti, khususnya menyangkut prosedur penetapan 
hukum bahtsul masail NU. 

Hal yang menarik adalah, pada Muktamar NU ke-31 di Solo tahun 2004, 
metode hermeneutika sempat muncul kepermukaan sebagai tawaran metode 
baru dalam pengambilan keputusan hukum. Namun tawaran ini ditolak oleh 
peserta Muktamar karena dianggap menumpang kendaraan “Islam Liberal” 
yang sudah sejak awal dipersoalkan. Menurut mereka, hermeneutika 
merupakan produk barat dan tidak senafas dengan Islam, atau keluar dari rel-rel 
keagamaan yang telah dipakemkan dan manabrak pagar fikrah nahdiyyah NU,” 
atau lebih umum mereka menolak bentuk-bentuk pemikiran liberal meskipun 
memiliki pijakan yang (dianggap) kuat dengan berlandaskan al-Our'an dan 
hadis yang dapat dipertanggung-jawabkan.8 Penolakan ini oleh sebagian 
pengamat NU dianggap sebagai cerminan adanya kesenjangan berpikir antara 
kaum muda dan kaum tua (kalangan kyai). Kaum tua, walaupun ada yang 
mendorong untuk dilakukan kontekstualisasi kitab kuning dengan perangkat 


mazhab manhaji, namun mereka tetap dalam koridor moderat, tidak konservatif 


8 Mahsun, Mazhab NU Mazhab Kritis (Bermazhab Secara Manhajiy dan Implementasinya 
dalam Bahtsul masail Nahdlatul Ulama, (Depok: Nadi Pustaka, 2015), h. 3 

55 Materi Bahtsul masail Maudu'iyyah Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul 
Ulama, Nusa Tenggara Barat 23-25 November 2017. 

55 Ahmad Baso, Islam Pasca-Kolonial: Perselingkuhan Reformisme Agama, Kolonialisme dan 
Liberalisme, (Tangerang Selatan, Pustka Afid, 2017), h. 207-403. 

57 Mahsun, Mazhab NU Mazhab Kritis (Bermazhab Secara Manhajiy dan Implementasinya 
dalam Bahtsul masail Nahdlatul Ulama, (Depok: Nadi Pustaka, 2015), h. 79. 

58 Ahmad Arifi, Pergulatan Pemikiran Fikih “Tradisi” Pola Mazhab, 2" ed., (Yogyakarta: 
eLSAO Press, 2010), h. 294. 


150 Genealogi dan Pergeseran Bermazhab dalam Tradisi...... 


NAHNU: Journal of Nahdlatul Ulama and 
Contemporary Islamic Studies 
Vol.2, no.2 (2023), pp. 135-158 


dan tidak pula liberal. Sementara kaum muda cenderung merespons semangat 
mazhab manhaji ke arah liberalisasi.” 

Kemudian pada Muktamar NU di Jombang 2015 dan Munas NU di Nusa 
Tenggara Barat 2017, magasid al-syari'ah dan maslahah menjadi pertimbangan 
dalam penggalian hukum. Tentu hal ini agak tidak biasa di kalangan NU, 
sebagai ormas yang selama ini terkenal dengan komitmennya mengikuti mazhab 
imam Syafi'i, yang menekankan giyas terhadap persoalan yang tidak tersurat 
(ghayr mansiisah) dalam teks agama, serta kurang mempopulerkan dalil maslahah 
dalam hal yang tidak diperoleh penegasan oleh nas. Oleh sebab itu, mazhab 
Syafii lebih suka berbicara “illat (alasan hukum) daripada maslahah, dengan 
alasan bahwa maslahah sudah menjadi bagian pertimbangan dalam menentukan 
'illat, tetapi hukum yang diproduksi melalui giyas tidak boleh tergantung pada 
maslahah yang tidak jelas ukurannya dan tidak tegas rumusannya.8 

Secara umum, dinamika pemikiran keagamaan di Indonesia dalam 
perspektif John L. Esposito dikelompokkan ke dalam tiga kategori: Pertama, 
restriction of traditionalist, yaitu pola pemikiran keagamaan tradisional yang 
sempit. Pemikiran ini sangat dipengaruhi oleh tradisi pemikiran ulama masa 
lampau, di mana hasil pemikiran ulama terdahulu dijadikan acuan dan sekaligus 
referensi final bagi setiap persoalan kemasyarakatan yang muncul pada masa 
sekarang. Dengan kata lain, mereka hanya meng-copypaste apa yang sudah ada 
dari warisan ulama masa lalu. Kedua, modernist scriptualism, yaitu tipe pola 
gerakan yang menamakan dirinya sebagai kelompok modern. Pola ini 
menggunakan pemahaman keagamaan secara tekstual dari ajaran-ajaran suci. 
Dengan demikian, kelompok ini terpaku pada pemahaman doktrin secara 
tekstual dengan merujuk nas secara redaksional, tidak pada inti ajaran yang 
menjadi magasid al-syari'ah. Ketiga, socio-historical approach, yaitu tipe pola 
pemahaman keagamaan yang dalam melihat ketentuan-ketentuan ajaran agama 
(nas) lebih didasarkan kepada aspek-aspek historis dan konteks sosial yang 
berkembang di masyarakat. Kategori terakhir ini, menurut Esposito, merupakan 
kategori yang diidealkan dan diidolakan untuk mempersiapkan masyarakat 
muslim modern atau Neo-modern.! 

Para peneliti biasanya mengategorikan NU sebagai organisasi keagamaan 
yang menganut pola pertama, yaitu restriction of traditionalist. Sementara 
Muhammadiyah dan Persatuan Islam (Persis) dimasukkan ke dalam kategori 


59 Lihat Vivin Baharu Sururi, “Metode Istinbath Hukum di Lembaga Bahtsul masail NU”, 
Jurnal Bimas Islam, Vol. 6, No. III, 2013, h. 447. 

0 Sahal Mahfudh, Nuansa Figh Sosial, 7" ed., (Yogyakarta: LKiS, 2011), h. xviii-xix. 

SI Lihat uraian John L. Esposito (ed.), The Oxford Encyclopedia of The Modern Islamic World, 
(New York: Oxford University Press, 1995), h. 14-15. 


Genealogi dan Pergeseran Bermazhab dalam Tradisi...... 151 


Abdul Wafi 


kedua, yaitu modernist scriptualism,9? sehingga sepintas dapat dinilai bahwa NU 
adalah organisasi yang mempertahankan tradisi atau organisasi tradisional. 
Berbeda dengan Muhammadiyah yang mewakili kalangan modernisme. Corak 
tradisionalisme dan modernisme ini memiliki perbedaan-perbedaan dan 
sekaligus menjadi ciri masing-masing. Kaum tradisionalisme lebih berorientasi 
kepada perangkat tradisi yang mempribumi, sedangkan kaum modern lebih 
suka menggunakan ilmu pengetahuan Barat.” Tradisionalisme memiliki 
hubungan yang mendalam dengan model pemikiran dan tradisi sufi, sementara 
modernisme menaruh kecurigaan terhadap aspek-aspek kesufian serta menolak 
praktik-praktik kaum tradisionalisme yang dianggap menyeleweng, seperti 
ziarah kubur ke makam ulama sufi serta doa yang ditujukan kepada orang yang 
telah meninggal. 

Istilah tradisionalisme dan modernisme, jika dihubungkan dengan cara 
berfikir dan memahami agama, maka disebut tradisionalis karena cara 
memahami konsep agama dengan mempertimbangkan perangkat tradisi 
sehingga kurang mampu mengikuti perubahan-perubahan, sementara disebut 
modernis karena cara memahami konsep agama dengan mendasarkan pada 
rasio sehingga mampu mengikuti perubahan. Oleh karena itu, orientasi kalangan 
tradisionalis pada umumnya dianggap lebih terbelakang dan cenderung mapan 
dalam pemahaman mengenai masyarakat dan pemikiran Islam. Mereka dituduh 
hanya berorientasi pada kebahagiaan akhirat dengan mengabaikan duniawi 
dalam praktik ritual mistisisme Islam (tasawuf), sehingga dinilai sebagai 
masyarakat yang pasif dan tidak acuh terhadap modernisasi. Mereka juga 
dianggap bersikap konservatif dan curiga terhadap perubahan, sehingga disebut 
kolot dan jumud. Anggapan semacam ini tidak sepenuhnya salah, minimal 
menurut ukuran pengertian etimologis, namun jika melihat pergumulan dalam 
pentas politik, sosial dan pemikiran keagamaan dalam rentang waktu yang 


panjang, maka anggapan di atas tidak sepenuhnya benar. 


2 Lihat: Imam Yahya, “Fikih Sosial NU: Dari Tradisionalis Menuju Kontekstualis”, dalam 
M. Imdadun Rahmat (ed.), Kritik Nalar Fikih NU Transformasi Paradigma Bahtsul masail, 
(Jakarta: Laksedam, 2002), h. 57, Ahmad Arifi, Pergulatan Pemikiran Fikih “Tradisi” Pola 
Mazhab, h. 257-259, Rijal Mumazzig Z., “Peta Pemikiran Figh di Kalangan Pesantren”, 
dalam al-Ahwal, Vol. 7, No. 1, April 2015, h. 66-67. 

5 Moeslim Abdurrahman, Islam Transformatif, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), h. 31. 

& Greg Barton, “Indonesia's Nurcholis Madjid and Abdurrahman Wahid as Intelectual 
Ulama: The Metteng of Islamic Traditionalism and Modernism in Neo-Modernist 
Thought”, dalam Studia Islamika, Vo. 1, No. 1, 1997, h. 36. 

55 Mujamil, “Dinamika Pemikiran Islam Nahdlatul Ulama...” h. 4-6. 


152 Genealogi dan Pergeseran Bermazhab dalam Tradisi...... 


NAHNU: Journal of Nahdlatul Ulama and 
Contemporary Islamic Studies 
Vol.2, no.2 (2023), pp. 135-158 


Oleh karena itu, beberapa pemikir atau peneliti menilai bahwa kalangan 
tradisionalis tidak selamanya seperti yang digambarkan oleh “lawan-lawannya” 
sebagai kelompok terbelakang, kolot, jumud, konservatif dan sebagainya. NU 
memang disebut sebagai kelompok tradisional, namun tidak benar penilaian 
bahwa NU adalah golongan yang konservatif, kolot dan tidak mampu 
menghadapi perkembangan zaman, atau minimal walaupun pada faktanya ada 
sebagian yang berpikiran konservatif, namun tidak dapat dipukul rata. Menurut 
Kacung Maridjan (1992), NU memang tampak unik, sebagai organisasi 
tradisional mestinya NU tidak peduli terhadap perubahan-perubahan di 
lingkungannya, namun pada kenyataannya NU mampu bertahan dan malah 
berkembang sebagaimana halnya organisasi-organisasi modern.58 Bahkan dalam 
hal perpolitikan nasional, menurut Mujamil, NU sejak dulu sudah dinamis, 
bahkan lebih dinamis daripada Muhammadiyah. Hal ini terbukti dengan adanya 
perubahan NU dari organisasi sosial keagamaan menjadi organisasi politik pada 
tahun 1952 terlepas dari konsekuensi yang dialami NU,” walaupun pada 
akhirnya NU kembali ke khitah, menjadi organisasi sosial keagamaan kembali. 

Sementara dalam bidang pemikiran keagamaan, NU mengalami 
pembaruan pasca Munas Bandar Lampung 1992. Hal ini dapat dilihat dari 
pergeseran metode bermazhab dalam NU, mulai dari pergeseran yang bercorak 
nassiyah (tekstual) ke magasidiyah (kontekstual), atau pergeseran ke arah religious 
utilitarianism yang melakukan revitalisasi metode bermazhab, atau bahkan sudah 
mengarah pada kategori religious liberalism ketika mencoba menawarkan metode 
hermeneutika.s8 Dalam konteks ini, penelitian tentang reformasi bermazhab di 
dalam Nahdlatul Ulama, khususnya pergeseran metode dalam ber-bahtsul masail 
menjadi menarik untuk dikaji lebih lanjut. Tentu yang perlu ditekankan di sini 
adalah, reformasi tidak selalu dalam konteks menetapkan sesuatu yang baru, 
tetapi juga memelihara tatanan lama yang masih dianggap baik.” Hal ini sejalan 
dengan jargon NU yang berbunyi: “al-Muhafazah 'ala al-gadim al-Salih wa al-akhdzu 
bi al-jadid al-aslah”, merawat metode lama yang baik dan menerima metode baru 


yang lebih baik atau yang terbaik. 


s6 Kacung Maridjan, Ouo Vadis Setelah Kembali ke Khitah 26, (Jakarta: Erlangga, 1992), h. 
223. 

s7 Mujamil, “Dinamika Pemikiran Islam Nahdlatul Ulama...” h. 5. 

s8 Bandingkan antara tulisan Wael B. Hallag, A Histori of Islamic Legal Theories, dengan 
keputusan bahtsul masail NU yang tertuang dalam Ahkam al-Fugaha' fi Mugarrarat 
Mu'tamarat Nahdatil Ulama'. 

9 Ahmad Rofig, Figh Kontekstual: dari Normatif ke Pemaknaan Sosial, (Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar, 2004), h. 47. 


Genealogi dan Pergeseran Bermazhab dalam Tradisi...... 153 


Abdul Wafi 


Reformasi bermazhab dalam NU merupakan pemaknaan dari gagasan 
tajdid yang ditawarkan oleh para tokoh pembaru pemikiran NU tahun 80-an, 
bahwa bermazhab tidak selalu harus mengikuti pendapat imam mazhab dari 
kata perkata (fi al-agwal), melainkan dapat juga dalam metodenya (fi al-manhaj). 
Bahkan dapat juga untuk pengembangan metodenya, bukan lagi hanya 
mengikuti manhaj yang sudah ada. Bermazhab bukan hanya terikat untuk 
mengikuti pendapat salah satu mazhab yang empat melalui karya primernya, 
melainkan juga dapat berbeda pendapat dengan mereka selagi tetap mengikuti 


manhaj-nya. 


KESIMPULAN 

Berdasarkan kegiatan analisa teoritik terhadap keseluruhan data lapangan di 
atas, terdapat sejumlah poin yang menjadi simpulan penting penelitian ini, yaitu: 
Pertama, ada tren menarik dalam pergeseran bermazhab dalam NU jika dilihat 
dari sumber rujukan dalam bahtsul masail. Pascakesadaran kyai NU dalam 
bermazhab secara manhaji, ada gejala pergeseran paradigma dari ekslusif ke arah 
inklusif, di mana penggunaan kitab-kitab di luar Syafi'iyyah secara frekuensi 
penggunaannya mengalami kenaikan, sementara frekuensi kitab-kitab Syafi'iyah 
mengalami penurunan. Ini artinya bahwa, kyai NU tidak lagi selalu berorientasi 
kepada Syafi'iyyah sentris. Selain itu, jika sebelum Munas Bandar Lampung 
tahun 1992 jawaban hukum bahtsul masail jarang mencantumkan dalil al-Our'an, 
hadis, kaidah fikih dan kaidah usul fikih, maka pasca dirumuskan sistem 
penetapan hukum bahtsul masail, hampir semua jawaban hukum bahtsul masail 
dilengkapi dengan salah satu dari dalil di atas. Kemudian dari aspek jenis 
masalah yang digunakan, masalah wagi'iyyah didominasi oleh metode gauli. 
Pasca Munas Bandar Lampung, pembahasan masalah wagi'iyyah mengalami 
penurunan yang juga diikuti oleh penurunan penggunaan metode gauli. 
Sementara pembahasan dalam masalah maudu'iyyah dan masalah ganuniyyah 
mengalami kenaikan berbanding lurus dengan kenaikan yang terjadi pada 
metode mazhab manhaji (istinbat jama'1). Kedua, selain itu, perubahan sosio- 
kultural warga NU, pengaruh perubahan tingkat pendidikan kader NU (sosial 
intelektual), baik karena adanya transformasi pendidikan di pesantren yang 
merupakan wadah kaderisasi peserta bahtsul masail, maupun dengan banyaknya 
kaum muda NU (alumni pesantren) yang masuk ke perguruan tinggi modern, 
telah memberikan warna tersendiri di dalam pergeseran pola bermazhab di 
lingkungan NU. Konsekuensi dari transformasi pendidikan tersebut, maka 
lahirlah para tokoh pembaru pemikiran NU yang mewarnai corak bermazhab 
NU yang awalnya bersifat tekstual-konservatif (gaul) bergeser menjadi 
kontekstual-progresif, bersifat metodologis, dan bahkan mengarah ke liberal. 


Ketiga, sebagaimana kajian akademik pada umumnya, penelitian tentu memiliki 


154 Genealogi dan Pergeseran Bermazhab dalam Tradisi...... 


NAHNU: Journal of Nahdlatul Ulama and 
Contemporary Islamic Studies 
Vol.2, no.2 (2023), pp. 135-158 


keterbatasan tertentu, oleh karenanya, perlu adanya penelitian lanjutan dengan 
perspektif lebih baru dan kontekstual dalam rangka menyempurnakan dan 


memperkuat temuan penelitian ini. 


DAFTAR PUSTAKA 

Abdullah, Amin, “Paradigma Alternatif Pengembangan Ushul Figh dan 
Dampaknya Pada Figh Kontemporer”, dalam Mazhab Jogja, Menggagas 
Paradigma Ushul Figh Kontemporer, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Press, 2002). 

Abdurrahman, Asjmuni, Manhaj Tarjih Muhammadiyah, 4" ed., (Yogyakarta: 
Pustaka Pelajar, 2007). 

Abdurrahman, Moeslim, Islam Transformatif, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995) 

Adib, Muhammad, Kritik Nalar Fikih Nahdlatul Ulama, (Malang: KiriSufi, 2018). 

al-Dasiugi, Muhammad, “Masadir al-Figh al-Islami”, dalam Mausti 'ah al-Tasyri' al- 
Islami, (al-Oahirah: Wazarah al-Awgaf, 2009)Al-Nassya, Mustafa a, “al- 
“Agliyah al- Arabiyah bayna Intaj al-'Ilm wa Istirad al-Tsagafah” dalam 
Majallah al-Mustagbal al-'Arabi, No.200, (Beirut: Markaz Dirasat al- 
Wahdah al- “Arabiyyah, 1995). 

al-Syafi'1, Muhammad bin Idris , al-Risalah, (al-Oahirah: Dar al-Hadits, 2016). 

al-Raysuni, Ahmad bin 'Abdussalam, al-Tajdid al-Usuli: Nahwa Siyaghah Tajdidiyah 
li 'ilm Usul al-Figh, (Herndon USA: The International Institut of Islamic 
Thought, 2014). 

al-Raysuni, Ahmad, Nazariyah al-Magasid al-Syari'ah 'inda al-Imam al-Syatibi, 4" 
eds, (Virginia: The International Institut of Islamic Thought, 1995). 

Anderson, J.N.D, Islamic Law in the Modern World, (New York University Press, 
1959), 

Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama, Hasil Keputusan 
Muktamar ke-33, Jombang, Jawa Timur, 1-5 Agustus 2015. 

Arifi, Ahmad , Pergulatan Pemikiran Fikih “Tradisi” Pola Mazhab,2" ed., 
(Yogyakarta: eLSAO Press, 2010). 

Arisandi, Herman, Buku Pintar Pemikiran Tokoh-Tokoh Sosiologi dari Klasik sampai 
Modern, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2015). 

Asy'ari, Hasyim, Risalah Ahlis-Sunnah Wal-Jama'ah ft Hadits al-Mauta wa Asyrat al- 
Sa'ah wa Bayan Mafhum Ahlis-Sunnah Wal-Jama'ah, (T.tp.: T.th). 

Azizy, A. Oodri, “The Concept of Madhhab and the Ouestion of Its Boundary”, 
al-Jami'ah. 

B. Hallag, Wael , A History of Islamic Legal Theories: An Introduction to Sunni Ushul 
Figh, (Cambridge: Cambridge University Press, 1987). 

Barton, Greg, “Indonesia's Nurcholis Madjid and Abdurrahman Wahid as 
Intelectual Ulama: The Metteng of Islamic Traditionalism and 


Genealogi dan Pergeseran Bermazhab dalam Tradisi...... 155 


Abdul Wafi 


Modernism in Neo-Modernist Thought”, dalam Studia Islamika, Vo. 1, 
No. 1, 1997. 

Baso, Ahmad, Islam Pasca-Kolonial: Perselingkuhan Reformisme Agama, Kolonialisme 
dan Liberalisme, (Tangerang Selatan, Pustka Afid, 2017). 


Bindaniji, Muhamad and Moh Ashif Fuadi, Post-Tradisionalisme: Membincang 
Basis Epistemologi danTransformasi Gerakan Moderasi Beragama 
Nahdlatul Ulama', Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin 24, no. 1 
(2022). 

Dhofier, Zamakhsayri, Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya 
Mengenai Masa Depan Indonesia, 9" ed., (Jakarta: LP3ES, 2015). 

Djamil, Fathurrahman, Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah, (Jakarta: 
Logos, 1995). 


Esposito, John L. (eds.), The Oxford Encyclopedia of The Modern Islamic World, (New 
York: Oxford University Press, 1995). 

Fealy, Greg, “Wahab Chasbullah” dalam Greg Fealy dan Greg Barton (ed.), 
Tradisionalisme — Radikal, — Persinggungan — Nahdlatul — Ulama-Negara, 
(Yogyakarta: LKiS, 1997). 

Fealy, Greg, Ulama and Politics in Indonesia: A History of Nahdlatul Ulama, 1952- 
1967 (Australia: Monash University, 1998). 

Kamali, Mohammad Hashim, Membumikan Syariah, Pergulatan mengaktualkan 
Islam. Penerjemah Miki Salman, (Bandung: Mizan, 2013). 

Liputan6.com, “Daftar Organisasi Islam di Indonesia yang Paling Banyak 
Pengikutnya', liputan6.com, 31 July 2023, 
https://www.liputan6.com/hot/read/5357846/daftar-organisasi-islam-di- 
indonesia-yang-paling-banyak-pengikutnya. 

Mahfudh, Sahal, Nuansa Figh Sosial, 7" ed., (Yogyakarta: LKIS, 2011), h. xviii-xix. 

Mahsun, Mazhab NU Mazhab Kritis (Bermazhab Secara Manhajiy dan 
Implementasinya dalam Bahtsul masail Nahdlatul Ulama, (Depok: Nadi 
Pustaka, 2015). 

Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975, 

(Jakarta: Emir Erlangga, 2015). 

Makdisi, George, The Rise of Collages, (London: Edinburg University Press, 1981), 

h.2. 

Maridjan, Kacung, Ouo Vadis Setelah Kembali ke Khitah 26, (Jakarta: Erlangga, 

1992), 

Materi Bahtsul masail Maudu'iyyah Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul 
Ulama, Nusa Tenggara Barat 23-25 November 2017. 


156 Genealogi dan Pergeseran Bermazhab dalam Tradisi...... 


NAHNU: Journal of Nahdlatul Ulama and 
Contemporary Islamic Studies 
Vol.2, no.2 (2023), pp. 135-158 


Muhadjir, Noeng, Metodologi Penelitian Kualitatif, 4" ed., (Yogyakarta: Rake 
Sarasin, 2000). 

Mudzhar, Esai-Esai Sejarah Sosial Hukum Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 
2014). 

Mumazzig, Rijal Z., “Peta Pemikiran Figh di Kalangan Pesantren”, dalam al- 
Ahwal, Vol. 7, No. 1, April 2015. 

Nandang, KH. Zae, dkk., Turug al-Istinbat Metodologi Pengambilan Hukum Dewan 


Hisbah Persatuan Islam, (T.tp.: Persispers, t.th.). 

Rabi', Abdullah Abdullah Muhammad, “Usul al-Mazhahib al-Fighiyah”, dalam 
Mausiui'ah al-Tasyri' al-Islami, (al-Oahirah: Wazarah al-Augaf, 2009). 

Rofig, Ahmad, Figh Kontekstual: dari Normatif ke Pemaknaan Sosial, (Yogyakarta: 
Pustaka Pelajar, 2004). 

Rosyada, Dede, “Metode Kajian Hukum Dewan Hisbah Persatuan Islam: Sebuah 
Analisis Terhadap Produk Pemikiran Hukum Dewan Hisbah Persatuan 
Islam Periode Persidangan 1990-1995”, (Disertasi S3 IAIN Syarif 
Hidayatullah, Jakarta, 1998). 

Rumadi, Post-Tradisionalisme Islam: Wacana Intelektualisme dalam Komunitas NU, 
(Jakarta: Diktis Kemenag RI, 2007). 

Rusdiyono, 'Survei LSI Denny JA: Jumlah Warga NU Naik Hampir Dua Kali 
Lipat', Survei JA, LSI Denny: Jumlah Warga NU Naik Hampir Dua Kali Lipat 
- Info Indonesia, 23 September 2023, https://www.infoindonesia.id/info- 
polhukam/96110260253/survei-lsi-denny-ja-jumlah-warga-nu-naik- 
hampir-dua-kali-lipat. 

Schacht, Joseph, The Origins of Muhammadan Jurisprudence, (Oxford: The 
Clarendon Press, 1959). 

Sholeh, Asrorun Ni'am, Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 
Penggunaan Prinsip Pencegahan dalam Fatwa, (Penerbit Erlangga: Emir 
Cakrawala Islam, 2016). 

S. Kuhn, Thomas, The Structure of Scientifik Revolutions, (Chicago: The University 
of Chicago Press, 1970). 

Sururi, Vivin Baharu, “Metode Istinbath Hukum di Lembaga Bahtsul masail NU”, 
Jurnal Bimas Islam, Vol. 6, No. III, 2013. 

Tim Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur, Khazanah Aswaja, h. 420. 

Tim LTN-PBNU, Ahkam al-Fugaha' fi Mugarrarat Mu'tamarat Nahdatil Ulama': 
Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas, dan 
Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2015), (Surabaya: Khalista dan LTN- 
PBNU, 2019). 


Genealogi dan Pergeseran Bermazhab dalam Tradisi...... 157 


Abdul Wafi 


Wael B. Hallag, A Histori of Islamic Legal Theories, dengan keputusan bahtsul masail 
NU yang tertuang dalam Ahkam al-Fugaha' fi Mugarrarat Mu'tamarat 
Nahdatil Ulama'. 

Yahya, Imam, “Fikih Sosial NU: Dari Tradisionalis Menuju Kontekstualis”, 
dalam M. Imdadun Rahmat (ed.), Kritik Nalar Fikih NU Transformasi 
Paradigma Bahtsul masail, (Jakarta: Laksedam, 2002). 

Zahrah, Abu, Tarikh al-Madzahib al-Islamiyyah fi al-Siyasah wa al-'Agaid wa Tarikh 
al-Madzahib al-Fighiyyah, (al-Oahirah: Dar al-Fikr al- Arabi, t.th). 
Mohammad Atho Mudzhar, Fatwas of The Council of Indonesia Ulama: A Study of 
Islamic Legal Thought in Indonesia 1975-1988, (Jakarta: INIS, 1993). 


158 Genealogi dan Pergeseran Bermazhab dalam Tradisi 


NAHNU: Journal of Nahdlatul Ulama and 
Contemporary Islamic Studies 
Vol.1, no.2 (2023), pp. 159-174 


Spiritualitas di Era Digital: Pengaruh Teknologi 
terhadap Pengalaman Keagamaan Masyarakat 
Perspektif Filsafat 


OHero Gefthi Firnando 


Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gici Business School, Indonesia 
@ herogefthigicibs@gmail.com 


“Korespondensi: herogefthigicibs@gmail.com 


Info Artikel Abstrak 


This research explores the impact of digital technology on religious experience and 
its reflection from a philosopbical perspective by focusing its analysis on changes in 
the interpretation and religious experience of tbe community in the digital era. 
The research objectives are to identify ethical implications, understand the 
dynamtcs of changing religious values, and explore opportunities for spirituality in 
the digital world. The research methodology combines a gualitative approach to 
analyzing philosophical concepts with a literature review on the role of technology 


Dikirim: 06 Oktober 2023 in religious life. The theoretical perspective includes the concepts of freedom, ethics, 
Revisi: 08 November 2023 and transcendence. The research findings illustrate a significant shift in religious 
Diterima: 13 November 2023 interpretation and practice, with ethical cballenges related to the use of technology. 
Terbit: 19 Oktober 2023 Research recommendations detail how to etbically integrate technology into the 


religious experience and raise important guestions for pbilosophical reflection in 
this digital age. This study provides valuable insights for researchers, religious 
practitioners, and those interested in the complex interactions between technology 
and spirituality. 


Penelitian ini bertujuan melakukan eksplorasi dampak teknologi 
digital terhadap pengalaman keagamaan dan refleksinya dalam 
perspektif filsafat, dengan memfokuskan analisanya terhadap 
perubahan dalam interpretasi dan pengalaman keagamaan masyarakat 
di era digital. Tujuan penelitian adalah mengidentifikasi implikasi 


Kata Kunci: etika, memahami dinamika perubahan nilai keagamaan, dan 
Teknologi Digital, mengeksplorasi peluang spiritualitas dalam dunia digital. Metodologi 
Pengalaman Keagamaan, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis dan sumber 
Filsafat, Implikasi Etika, data yang digunakan adalah data sekunder, khususnya yang 
Spiritualitas. bersumber dari kepustakaan. Perspektif teori yang digunakan 


mencakup teori kebebasan, teori etika, dan transenden. 'Temuan 
penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pergeseran signifikan 
dalam interpretasi dan praktik keagamaan masyarakat saat ini akibat 
masifnya penggunaan dan perkembangan teknologi mutakhir. 
Kontribusi besar penelitian ada pada analisa kritis terkait bagaimana 
mengintegrasikan teknologi secara etis dalam pengalaman 
keagamaan, sehingga membuat pada pengguna menjadi lebih bijak 
dan cerdas. Studi ini memberikan wawasan yang berharga bagi 
peneliti, praktisi keagamaan, dan mereka yang tertarik pada isu-isu 
terkini seputar interaksi kompleks antara teknologi dan dimensi 
spiritualitas agama. 


Spiritualitas di Era Digital: Refleksi Filsafat dalam .... 159 


Hero Gefthi Firnando 


PENDAHULUAN 

Diakui atau tidak, dalam dua dekade terakhir, dunia teknologi media informasi 
di belahan dunia mengalami perkembangan cukup pesat dan cepat, tidak 
terkecuali di Indonesia.' Jika dulunya proses penyampaian pesan dan informasi 
dilakukan masyarakat melalui pemanfaatan fasilitas komunikasi ala kadarnya, 
kini proses penyebaran informasi sudah mengalami lompatan cukup jauh. 
Proses dan aktivitas komunikasi tidak lagi bertumpu pada kanal-kanal informasi 
konvensional (old media) semisal majalah, koran, radio, dan paling canggih pada 
masa itu adalah radio dan televisi analog. Kini, situasinya telah berubah 
signifikan, bertransformasi ke arah lebih modern dan kekinian dalam bentuk 
pemanfaatan jejaring internet dan digitalisasi, atau yang saat ini populer dengan 
sebutan media sosial. Menariknya, selain memengaruhi ruang dan aktivitas 
sosial masyarakat dalam hal komunikasi atau hubungan sosial, kemunculan 
media sosial juga telah memengaruhi dimensi sosial lain di luarnya, tidak 
terkecuali dimensi agama yang notabene dipercaya dan diyakini masyarakat 
sebagai realitas suci dan. 

Penelitian ini mengangkat isu spiritualitas di era digital, terutama 
pandangan filsafat terkait pengaruh teknologi terhadap pengalaman keagamaan 
masyarakat kontemporer. Tujuan utama penelitian tidak lain dan tidak bukan 
adalah untuk menguraikan latar belakang masalah penelitian yang terkait 
dengan sejumlah isu-isu sosial yang selama ini mengundang kegelisahan para 
pemerhati filsafat modern. Secara umum, masalah penelitian ini tercermin dalam 
transformasi radikal yang dipicu oleh perkembangan pesat teknologi digital, 
khususnya dalam konteks pengalaman keagamaan. Fenomena ini tidak hanya 


memunculkan pertanyaan praktis seputar penggunaan teknologi, tetapi juga 


1 I Wayan Lasmawan, 'Era Disrupsi dan Implikasinya Bagi Reposisi Makna dan Praktek 
Pendidikan, Kaji Petik dalam Perspektif Elektik Sosial Analisis', Jurnal Media Komunikasi 
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 1, no. 1 (9 May 2019): 54-65, 
https://doi.org/10.23887/jmpppkn.v1i1.13. 

2 Sri Ana Handayani, 'Humaniora dan Era Disrupsi Teknologi dalam Konteks Historis', 
in Humaniora dan Era Disrupsi, vol. 1 (E-Prosiding Seminar Nasional Pekan Chairil 
Anwar, Jember: FIB Universitas Jember, 2020), 12. 

3 Ali Zaenuddin, 'Fenomena Beragama di Era Disrupsi, Post-Truth Society dan 
Komoditas Simbolik', KOMPASIANA, 23 June 2020, 
https://www.kompasiana.com/alizaenuddin /5ef2275b097f3620e50dafd2/fenomena- 
beragama-di-era-disrupsi-post-truth-society-dan-komoditas-simbolik. 

“L Rudy Rustandi, “'Disrupsi Nilai Keagamaan dan Komodifikasi Agama di Era Digital 
3, no. 1 (2020): 12. 


160 Spiritualitas di Era Digital: Refleksi Filsafat dalam .... 


NAHNU: Journal of Nahdlatul Ulama and 
Contemporary Islamic Studies 
Vol.1, no.2 (2023), pp. 159-174 


membuka ruang diskusi filosofis tentang hakikat eksistensi dan makna 
keagamaan di era digital yang terus berkembang. 

Beberapa isu sosial yang menjadi fokus utama penelitian mencakup 
ketidakseimbangan antara kemudahan akses teknologi dan dampaknya 
terhadap makna serta intensitas pengalaman keagamaan individu. Bahwa, 
dalam batasan-batasan tertentu, ada ruang dan potensi meredupnya sebagai 
konsekuensi logis merebaknya penggunaan teknologi, yang saat ini secara nyata 
telah berhasil menyelinap masuk ke dalam dimensi agama. Sebagai contoh, 
meluasnya penggunaan media sosial sebagai platform berbagai pemikiran 
keagamaan menimbulkan konsekuensi etis dan filosofis yang memerlukan 
eksplorasi dan kajian lebih lanjut. Teknologi melalui kecanggihan dan 
keunggulannya dinilai telah mereduksi nilai sakral agama, dari yang awalnya 
dikenal agung dan transenden kini seolah menjadi profan dan terdegradasi. 

Penelitian ini menjadi semakin relevan karena menyajikan pendekatan 
filosofis yang mendalam untuk menjelajahi aspek-aspek khusus pergeseran nilai 
keagamaan di era digital. Setelah melakukan perbandingan dengan sejumlah 
penelitian terdahulu seperti, Religious Communication and Technology (2017), yang 
lebih berfokus pada aspek praktis, penelitian ini menunjukkan kebaruan dengan 
memberikan analisis filosofis yang lebih terperinci. Sebaliknya, penelitian ini 
memperkaya sejumlah pendekatan dan penelitian sebelumnya dengan merinci 
aspek-aspek filosofis dari perubahan nilai keagamaan di era digital. Sebagai 
contoh, jurnal sebelumnya yang berjudul, Religion in the Digital Age: An 
Irreversible Process (2023), lebih banyak memberikan gambaran umum tanpa 
mendalami pertimbangan filosofis. Sementara itu, penelitian ini membedah 
filosofi di balik pergeseran nilai keagamaan yang dipicu oleh teknologi digital. 

Dengan mengeksplorasi pandangan filosofis secara rinci, penelitian ini 
berusaha untuk memahami akar pemikiran di balik perubahan nilai keagamaan. 
Dengan demikian, kebaruan penelitian ini terletak pada kontribusinya dalam 
melengkapi kekurangan yang ada dalam literatur dengan mendekati fenomena 
keagamaan di era digital seperti sekarang melalui lensa filsafat secara lebih 


terperinci dan kritis. Melalui pendekatan ini, ada harapan temuan akademik 


5 Nurul Dwi Tsoraya, Masduki Asbari, and Ardini Pratiwi, “Revolusi Digital: 
Meningkatkan Relasi, Mengurangi Intensi', Literaksi: Jurnal Manajemen Pendidikan 1, no. 01 
(2023): 34—38. 

5 Heidi Campbell, “Religious Communication and Technology', Annals of the International 
Communication Association 41 (11 September 2017): 1-7, 
https://doi.org/10.1080/23808985.2017.1374200. 

7 Kirk A. Bingaman, “Religion in the Digital Age: An Irreversible Process', Religions 14, no. 
1 January 2023): 108, https://doi.org/10.3390/re114010108. 


Spiritualitas di Era Digital: Refleksi Filsafat dalam .... 161 


Hero Gefthi Firnando 


yang diperoleh pada penelitian ini dapat menyuguhkan jawaban atau solusi atas 


ragam persoalan kontemporer, terutama terkait krisis keagamaan di era modern. 


Metode Penulisan 

Penelitian ini mengadopsi pendekatan library research atau penelitian 
kepustakaan guna menggali pemahaman mendalam mengenai kompleksitas 
hubungan antara spiritualitas dan teknologi di era digital. Metodologi penelitian 
ini melibatkan identifikasi, seleksi, dan analisis kritis literatur-literatur filsafat, 
studi keagamaan, serta karya-karya terkait lainnya yang mencakup dimensi 
spiritual dalam konteks teknologi modern. Aktivitas analisa penelitian ini lebih 
banyak memusatkan cara kerjanya pada kegiatan analisis deskriptif, di mana 
literatur-literatur tersebut akan dianalisis secara rinci untuk mengungkap isu-isu 
kunci, konsep-konsep penting, dan perubahan paradigma keagamaan yang 
muncul seiring derasnya kemajuan teknologi. Dengan memanfaatkan kerangka 
analisis deskriptif, penelitian ini bertujuan untuk menyusun gambaran yang 
komprehensif tentang bagaimana teknologi memengaruhi dan membentuk 
pengalaman keagamaan individu di era digital. Dengan demikian, penelitian ini 
tidak hanya merinci evolusi konsep-konsep filosofis, tetapi juga menghadirkan 
pemahaman yang mendalam tentang dinamika kompleks antara spiritualitas 
dan teknologi dalam konteks masyarakat yang semakin terhubung secara 
digital. 


TEMUAN DAN PEMBASAHAN 

Ontologi Digital Keagamaan 

Ontologi berasal dari kata Yunani "ontos," yang berarti "ada" atau "berada." 
Secara genealogis, istilah ini merupakan konsep filosofis yang menjadi jendela 
bagi pemahaman eksistensi dan realitas, membentuk dasar teoretis dalam cabang 
filsafat? Dalam penyelidikannya terhadap pertanyaan-pertanyaan mendasar 
mengenai sifat eksistensi, substansi, dan realitas, ontologi menjadi pemersatu 
konsep-konsep yang memberikan jawaban mendalam terhadap esensi 
kenyataan!” Dalam perspektif ontologis, dunia dianggap sebagai suatu 
kenyataan yang terdefinisi oleh entitas dan hubungan kompleks antar-entitas 
tersebut. 


8 Esra Ahmed Abdulhalim Mustafa, “The Thirst for Islamic Knowledge in the Digital Era', 
Digital Muslim Review 1, no. 1 (2023). 

9 Andrew J. Danielson et al., “Testing and Disrupting Ontologies: Using the Database of 
Religious History as a Pedagogical Tool', Religions 13, no. 9 (29 August 2022): 793, 
https://doi.org/10.3390/re113090793. 

10 Tom Boellstorff, For Whom the Ontology Turns: Theorizing the Digital Real', Current 
Anthropology 57, no. 4 (2016): 387—407. 


162 Spiritualitas di Era Digital: Refleksi Filsafat dalam .... 


NAHNU: Journal of Nahdlatul Ulama and 
Contemporary Islamic Studies 
Vol.1, no.2 (2023), pp. 159-174 


Penelusuran terhadap ontologi mencuat ketika konsep ini digunakan 
untuk menyusun pandangan rinci mengenai keberadaan, menjadi sebuah 
jembatan yang membimbing kita ke pemahaman mendalam terhadap eksistensi 
suatu entitas, tak terkecuali dalam konteks dunia digital." Saat ontologi bertemu 
dengan ranah digital, konsep ini tidak hanya menjadi perdebatan filosofis 
semata, melainkan juga menjadi fondasi bagi pengembangan ontologi digital 
keagamaan.? Seiring dengan kemajuan teknologi, kita menyaksikan transisi dari 
pertanyaan-pertanyaan eksistensialis, bagaimana ontologi (digital) dapat 
membentuk struktur konseptual, bahkan kesadaran beragama masyarakat 
kontemporer. 

Ontologi digital keagamaan menjadi bidang eksplorasi yang menarik, 
karena membawa konsep filosofis tentang eksistensi ke dalam dimensi digital, 
membuka peluang besar untuk merepresentasikan dan memahami informasi 
keagamaan. Ontologi digital keagamaan tidak sekadar menjadi struktur 
konseptual, ia menjadi landasan untuk menjelajahi dimensi keagamaan dalam 
dunia maya. Signifikansi ontologi dalam ontologi (digital) keagamaan mencakup 
pemahaman mendalam tentang entitas keagamaan dalam representasi digital. 
Contohnya, representasi Tuhan, dewa, atau figur spiritual lainnya dalam bentuk 
digital menjadi fokus perhatian. Ontologi membimbing proses ini dengan 
memberikan kerangka kerja sistematis untuk merinci dan memahami esensi 
entitas keagamaan ini dalam sudut pandang lebih kritis dan radikal. 

Selain itu, ontologi digital keagamaan memfasilitasi pemetaan konsep- 
konsep keagamaan ke dalam bentuk digital, termasuk konsep-konsep abstrak 
seperti kebenaran mutlak, etika, dan makna kehidupan.“ Dengan demikian, 
ontologi memberikan landasan yang terstruktur, bukan hanya dalam 
merepresentasikan entitas, tetapi juga dalam menggambarkan jaringan konsep 
yang kompleks membentuk landasan pemahaman keagamaan. Teks-teks suci 
juga mendapatkan tempat dalam ontologi digital keagamaan. Struktur ontologi 
memungkinkan penyelidikan dan penyusunan teks-teks suci dari berbagai 


agama dalam lingkungan digital, memungkinkan penyimpanan, pencarian, dan 


1 Dony Gahral Adian, Percik Pemikiran Kontemporer, I, 1 (Yogyakarta: Jalasutra, 2002). 

? Oktarizal Drianus, "Manusia di Era Kebudayaan Digital: Interpretasi Ontologis Martin 
Heidegger' 9, no. 2 (2018). 

3 F. Budi Hardiman, "Manusia Dalam Prahara Revolusi Digital', Diskursus-Jurnal Filsafat 
Dan Teologi Stf Driyarkara 17, no. 2 (2018): 177—92. 

1 Hsueh-Foo Lin and Jun-Ming Liang, “Event-Based Ontology Design for Retrieving 


Digital Archives on Human Religious Self-Help Consulting, in 2005 IEEE International 
Conference on  E-Technology, e-Commerce and  e-Service (IEEE, 2005), 522—27, 
https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/1402352/. 


Spiritualitas di Era Digital: Refleksi Filsafat dalam .... 163 


Hero Gefthi Firnando 


analisis yang lebih efisien. Ontologi menjadikan teks-teks suci dapat diakses dan 
diolah dengan lebih baik, membawa kegiatan agama dan alat ibadah ke dalam 
era digital dengan cara yang lebih terorganisir dan efektif. 

Namun, ontologi digital keagamaan tidak hanya terbatas untuk 
merepresentasikan konsep-konsep dan teks-teks suci semata. Dengan bantuan 
ontologi, praktik-praktik keagamaan dapat diintegrasikan ke dalam dunia maya. 
Ritual keagamaan dapat diinterpretasikan ke dalam bentuk algoritma dan 
simulasi, memberikan peluang untuk partisipasi digital dalam pengalaman 
keagamaan.'s Dengan demikian, ontologi digital keagamaan membawa dimensi 
interaktif ke dalam praktik-praktik keagamaan sehingga memungkinkan 
pengguna untuk terlibat secara langsung meskipun dalam ranah maya. 

Keberhasilan ontologi digital keagamaan tidak hanya terletak pada 
representasi konsep-konsep dan praktik-praktik keagamaan, melainkan juga 
pada pemrosesan data yang lebih baik. Struktur ontologi memungkinkan sistem 
komputer untuk memproses dan menganalisis informasi keagamaan dengan 
lebih terorganisir.” Hal ini memberikan dasar untuk pengembangan mesin 
pencarian khusus keagamaan yang memberikan hasil yang lebih akurat dan 
relevan, memudahkan pengguna untuk mengeksplorasi konsep-konsep 
keagamaan dengan lebih mudah. Adanya adaptasi kontekstual dan 
pembelajaran digital, ontologi digital keagamaan membuka peluang baru untuk 
pengalaman pembelajaran yang lebih responsif dan personal. Aplikasi 
pembelajaran keagamaan dapat menyesuaikan materi berdasarkan pemahaman 
individu, menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih responsif. Ontologi 
digital keagamaan tidak hanya memberikan pemahaman yang lebih dalam 
terhadap keberadaan dan konsep-konsep keagamaan, tetapi juga membuka 
pintu bagi eksplorasi pribadi dan pengembangan spiritual. 


15 Muhammad Khoirul Anwar, Fathul Fahmi, and Abdillah Yusron, “Dimensi Pluralisme 
Agama dalam Islam Perspektif Pemikiran Abdullah Saaed, Sebuah Analisa Teks 
Kontekstual, NAHNU:: Journal of Nahdlatul Ulama and Contemporary Islamic Studies 1, no. 1 
(2023). 

19 Marius Dorobantu and Fraser Watts, “Spiritual Intelligence: Processing Different 
Information Or Processing Information Differently?: and Andrew Jackson, “Peacocke 
Prize Essay—Towards an Eastern Orthodox Contemplation of Evolution: Maximus the 
Confessor's Vision of the Phylogenetic Logoi.”', Zygon@ 58, no. 3 (September 2023): 732— 
48, https://doi.org/10.1111/zygo.12884. 

17 Bayu Indra Pratama, Etnografi Dunia Maya Internet (Universitas Brawijaya Press, 2017). 
18 Syahputra Iswandi and Hanny Hafiar, Activities of Netizens on Social Media and 
Religious Spirituality of Indonesian Millennials in the Era of New Media”, International 
Journal of Religion & Spirituality in Society 9, no. 1 (2019), Inaya Rakhmani and Ariane 


164 Spiritualitas di Era Digital: Refleksi Filsafat dalam .... 


NAHNU: Journal of Nahdlatul Ulama and 
Contemporary Islamic Studies 
Vol.1, no.2 (2023), pp. 159-174 


Meskipun begitu, sejumlah tantangan dihadapi ontologi digital 
keagamaan. Salah satu tantangan utama adalah bagaimana ontologi dapat 
mengakomodasi keberagaman keagamaan. Berbagai ajaran, praktik, dan 
pandangan keagamaan yang berbeda memerlukan pendekatan ontologi yang 
inklusif dan adaptif? Kompleksitas representasi keagamaan dalam bentuk 
digital juga menjadi tantangan, karena sering kali dimensi spiritual bersifat 
kompleks dan abstrak. Tentu yang demikian bukan perkara mudah, mengingat 
agama dan teknologi memiliki ruang dan dunianya sendiri, baik secara ontologi, 
epistemologi, dan kandungan manfaat di dalamnya. Agama identik dengan 
sesuatu bersifat mistik, abstrak, dan sering kali menggunakan bahasa gaib. 
Sebaliknya, teknologi sebagai produk daripada sains memiliki bahasa yang 
positivistik, menekankan dirinya pada konsep being, rasional, dan dapat 
diverifikasi secara akal.2 

Dalam kesimpulan, ontologi digital keagamaan menjadi jembatan vital 
antara pemahaman filosofis tentang keagamaan dan aplikasi teknologi dalam 
ranah spiritual. Ontologi tidak hanya merepresentasikan entitas dan konsep- 
konsep keagamaan dalam bentuk digital, tetapi juga membimbing evolusi 
teknologi untuk mendukung eksplorasi dan pemahaman yang lebih dalam 
terhadap keberadaan dan makna kehidupan. Dengan menggabungkan konsep 
ontologi dalam dimensi digital, ontologi digital keagamaan membuka pintu bagi 
pengalaman spiritual yang lebih terhubung dan relevan dalam era teknologi. Ini 
bukan hanya tentang merepresentasikan keagamaan dalam kode-kode digital, 
melainkan juga tentang menciptakan ruang untuk interaksi, eksplorasi, dan 
pemahaman yang lebih mendalam tentang nilai-nilai spiritual. 

Sejalan dengan pemrosesan data yang semakin canggih, ontologi digital 
keagamaan dapat menjadi katalisator bagi perkembangan teknologi ke 
depannya. Melalui mesin pencarian khusus keagamaan dan aplikasi 
pembelajaran responsif, ontologi memfasilitasi akses yang lebih mudah dan 
personal terhadap konsep-konsep keagamaan. Ini tidak hanya menciptakan jalan 
bagi individu untuk mengeksplorasi keyakinan mereka sendiri, tetapi juga 


Utomo, 'Spiritually Surviving Precarious Times: Millennials in Jakarta, Indonesia', Critical 
Asian Studies, 2023, 1-20, https://doi.org/10.1080/14672715.2023.2260382. 

19 Thorig Aziz Jayana, Relasi Sains, Budaya, dan Agama Upaya Pendekatan Paradigma 
yang Menyatukan", Jurnal Al-Maiyah 11, no. 1 (2018): 18. 

2 Mahfudz Junaedi, Mengkritisi Tipologi Hubungan Sains Dan Agama Ian G. Barbour', 
Manarul Our'an: Jurnal Ilmiah Studi Islam 18 (1 December 2018): 36-63, 
https://doi.org/10.32699/mg.v18i2.939. 


Spiritualitas di Era Digital: Refleksi Filsafat dalam .... 165 


Hero Gefthi Firnando 


memberikan peluang bagi pengembangan spiritual secara pribadi dan 


berkelanjutan.?! 


Fenomenologi Pengalaman Keagamaan Virtual 

Fenomenologi berasal dari kata Yunani "phainomenon," yang artinya 
"penampakan" atau "manifestasi." Secara istilah fenomenologi adalah suatu 
pendekatan filsafat yang menitikberatkan pada pengalaman langsung dan 
deskripsi langsung dari fenomena atau kejadian.2 Pendekatan ini mengajarkan 
kita untuk memahami dunia melalui lensa subjektif tanpa banyak interpretasi 
teoretis. Selain itu, jika melihat makna pengalaman keagamaan artinya merujuk 
pada pengalaman yang terkait dengan dimensi keagamaan, sakralitas atau 
spiritualitas. Bila dipadukan dengan virtual dalam konteks teknologi, virtual 
sering kali mengacu pada lingkungan digital yang diciptakan untuk 
menyimulasikan pengalaman nyata. Dengan demikian, Fenomenologi pada 
pengalaman keagamaan secara virtual dapat dimaknai sebagai penerapan 
prinsip-prinsip fenomenologi pada dunia digital, memperhatikan bagaimana 
individu merasakan, memahami, dan memberi makna pada pengalaman 
keagamaan dalam lingkungan virtual. 

Dalam rangkaian konsep ini, kita menjelajahi cara individu meresapi dan 
membentuk makna dalam konteks pengalaman keagamaan virtual. 
Fenomenologi pada pengalaman keagamaan secara virtual membuka ruang 
untuk memahami bagaimana teknologi mempengaruhi dimensi keagamaan dan 
spiritualitas dalam era digital. Biasanya, pengalaman sakral hanya terjadi dalam 
kegiatan keagamaan konvensional dan ruang-ruang fisik. Namun, dengan 
berkembangnya pelaksanaan ibadah secara virtual, pengalaman sakral 
mengalami perubahan signifikan. Dengan menerapkan teknologi dalam ibadah, 
situasi sakral dapat terjadi bahkan di media sosial. Miles menyampaikan bahwa 
orang dapat merasakan pengalaman sakral saat menjelajahi dunia digital untuk 
menemukan agama. Pengalaman sakral kini tidak terbatas pada ruang 
pertemuan keagamaan konvensional saja, tetapi juga dapat ditemui dalam ruang 


virtual seperti Twitter, Pinterest, atau Facebook. Hal ini, sebagaimana dijelaskan 


21 Hendro Setyo Wahyudi and Mita Puspita Sukmasari, “Teknologi dan Kehidupan 
Masyarakat', Jurnal Analisa Sosiologi 3, no. 1 (17 January 2018), 
https://doi.org/10.20961/jas.v3i1.17444. 

2 Heddy Shri Ahimsa-Putra, 'Fenomenologi Agama: Pendekatan Fenomenologi Untuk 
Memahami Agama', Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan 20, no. 2 (2012): 271-304. 
23 Donny Gahral Adian, Pengantar Fenomenologi (Penerbit Koekoesan, 2016), 
https://books.google.com/books?hl-id &lr-&id-h1rbDwAAOBAJ&oi-fnd&pg-PA1&dg#f 
enomenologi-&ots-sFWsYXY1Um&sig-4N6dxyFh2S4rPFSI7HTOVb47OtU. 


166 Spiritualitas di Era Digital: Refleksi Filsafat dalam .... 


NAHNU: Journal of Nahdlatul Ulama and 
Contemporary Islamic Studies 
Vol.1, no.2 (2023), pp. 159-174 


oleh Snyder, merupakan "praktik keagamaan improvisasi" atau "ruang sakral 
situasional". 

Dalam penelitian lain, ada kemungkinan menemukan sisi sakral dalam 
ibadah virtual dengan melihat respons para kiai terhadap penggunaan internet 
dalam kegiatan keagamaan. Hasil penelitian Setiana dan Sutikna (2017) 
mengindikasikan bahwa sebagian kiai merespons dengan sikap pesimis terhadap 
manfaat teknologi internet dalam pelaksanaan ibadah, cenderung menghindari 
keberadaan internet dalam kegiatan keagamaan. Namun, di sisi lain, sebagian 
kiai menyambut baik dengan sikap optimis dan antusias terhadap aplikasi 
internet, melihatnya sebagai sarana komunikasi yang dapat mendukung dakwah 
lebih luas.? 

Untuk memahami agama dalam ruang virtual, Campbell (2011) 
menyarankan mempelajari komunitas religius yang menjalankan kegiatan 
keagamaannya secara Online. Sebagai contoh, komunitas seperti ODOJ (One Day 
One Juz) dan KUTUB (Komunitas Tahajud Berantai) di Indonesia merupakan 
komunitas keagamaan Online yang menerapkan teknologi internet dalam 
kegiatan keagamaannya dengan tujuan meningkatkan amal ibadah sunah para 
anggotanya.” Pendekatan yang serupa dilakukan oleh Komunitas Pejuang 
Subuh dan komunitas Muslimah, seperti Ukhty Sally dan Dunia Jilbab, yang 
aktif memanfaatkan platform Instagram untuk berinteraksi dengan pengikut 
grup mereka. 

Tidak hanya di kalangan Muslim, tetapi juga dalam gereja dan jemaat 
Kristiani di Indonesia, penggunaan teknologi telah merasuk ke dalam 
pelaksanaan kegiatan keagamaan. Sebagai contoh, banyak gereja melaksanakan 
ibadah Misa secara online melalui live streaming di Facebook atau Youtube. Begitu 
pula dengan umat Buddha yang merayakan ritual Waisak melalui platform 
Youtube? Terkait pengalaman keagamaan dalam ibadah virtual, para peneliti 


memiliki pendapat yang berbeda. Secara umum, ada dua pandangan utama: 


24 Rumondang Lumban Gaol and Resmi Hutasoit, "Media Sosial Sebagai Ruang Sakral: 
Gereja Yang Bertransformasi Bagi Perkembangan Spiritualitas Generasi Z Dalam Era 
Digital, KENOSIS: Jurnal Kajian Teologi 7, no. 1 (2021): 146—72. 

?5 Setiansah and Nana Sutikna, “Komunitas Virtual Keagamaan: Pendisiplinan Beragama 
Di Era Digital, Seminar IORA1, no. 1 (2017). 

2 Ointannajmia Elvinaro, Dede Syarif, and Jajang A Rohmana, 'Sakralitas Virtual: Makna 
Sakral Dalam Ibadah Salat Jumat Virtual Di IndonesiA”, Sosioglobal : Jurnal Pemikiran dan 
Penelitian Sosiologi 6, no. 2 (2 July 2022): 150, https://doi.org/10.24198/jsg.v6i2.38890. 

27 'Komunitas Virtual Keagamaan: Pendisiplinan Beragama Di Era Digital | Seminar 
IORA', accessed 6 October 2023, https://jurnal.untag- 
sby.ac.id/index.php/igra/article/view/5048. 

2 Gaol and Hutasoit, Media Sosial Sebagai Ruang Sakral. 


Spiritualitas di Era Digital: Refleksi Filsafat dalam .... 167 


Hero Gefthi Firnando 


Pertama, penerapan teknologi dalam ritual ibadah dapat merusak dimensi 
sakralitas ibadah itu sendiri. Kedua, inovasi teknologi dalam ibadah virtual tidak 
menghilangkan dimensi sakral, bahkan menciptakan bentuk sakral baru dalam 


pelaksanaannya. 


Dialektika Kebersamaan Virtual dan Spiritualitas 

Sejak zaman dahulu, pertanyaan filosofis paling krusial adalah pertanyaan 
tentang hakikat manusia, siapakah manusia? Penulis mengakui kompleksitas 
manusia, dan menjawab pertanyaan ini menjadi tantangan cukup sukar dan 
pelik dijawab, terutama karena pengaruh perkembangan zaman. Definisi 
manusia pada era sebelum teknologi bisa sangat berbeda dengan cara kita 
mendefinisikannya dalam era digital saat ini. Dalam bukunya yang berjudul, Aku 
Klik maka Aku Ada," F. Budi Hardiman, seorang filsuf Indonesia, mengemukakan 
bahwa eksistensi manusia saat ini tergantung pada interaksi digital. 
Menurutnya, keberadaan manusia tidak lagi terukur melalui pemikiran seperti 
yang dikatakan oleh Descartes, melainkan melalui aktivitas "klik" di dunia 
maya. 

Manusia digitalis, menurut Hardiman, adalah makhluk yang 
dikendalikan oleh media, berfungsi sebagai media, dan beradaptasi dengan iklim 
teknologi digital. Meskipun demikian, penulis menekankan bahwa manusia 
juga merupakan makhluk pengguna bahasa, makhluk digital, dan makhluk 
spiritual. Spiritualitas seseorang berkembang dinamis seiring perkembangan 
zaman, tidak hanya terpaku pada teks kuno, tetapi terus bergerak mengikuti 
perkembangan jaman. Sejarah, sebagaimana dijelaskan oleh Harari, 
menunjukkan bahwa Homo Sapiens tidak lepas dari cerita atau narasi, yang 
mencakup unsur agama, transenden, gosip, dan informasi.? Dalam era digital, 
manusia disebut sebagai makhluk digitalis karena kegemarannya mencari ribuan 
bahkan jutaan informasi yang dapat diakses dengan mudah dan cepat di dunia 
digital. Hal ini mencerminkan hasrat manusia untuk mendapatkan informasi 
secepat mungkin. 

Kemudahan dalam mengakses informasi telah mengubah dunia digital 


menjadi tempat interaksi manusia yang signifikan. Dalam bukunya yang 


2 F. Budi Hardiman, Aku Klik Maka Aku Ada: Manusia dalam Revolusi Digital (PT Kanisius, 
n.d.), h. 210 

30 Hardiman. 

31 Dedy Sumardi, “Islam, Pluralisme Hukum dan Refleksi Masyarakat Homogen' 50 
(2016). 

2 Yuval Noah Harari, Sapiens: A Brief History of Humankind (Harper Collins, 2015). 

3 Agus Bustanuddin, Agama Dalam Kehidupan Manusia, Pengantar Antropologi Agama 
(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000). 


168 Spiritualitas di Era Digital: Refleksi Filsafat dalam .... 


NAHNU: Journal of Nahdlatul Ulama and 
Contemporary Islamic Studies 
Vol.1, no.2 (2023), pp. 159-174 


berjudul, Homo Deus (2018), Yuval menjelaskan bahwa Homo Sapiens, dengan 
kemajuan teknologi yang memenuhi hampir semua kebutuhan manusia, 
dianggap sebagai Homo Deus. Ini melibatkan transisi dari masa lalu di mana 
manusia menaklukkan homos lain seperti Neanderthal dengan kepercayaan pada 
mitos kolektif, seperti dewa, uang, kesetaraan, dan kebebasan. Dalam era Homo 
Deus, kekuasaan global dan evolusi digantikan oleh teknologi super cerdas 
seperti Kecerdasan Buatan (Al) dan bahkan rekayasa genetika. Oleh karena itu, 
Yuval menyematkan gelar Homo Deus pada manusia modern.“ 

Tidak hanya sebagai makhluk digital, manusia modern juga dapat 
dikategorikan sebagai makhluk religius. Immanuel Kant dan Thomas Aguinas 
menyoroti aspek ini dalam konteks agama. Kant menganggap agama bukan 
hanya sebagai bagian dari pemikiran teoretis, tetapi juga melibatkan ranah 
praktis, akal, dan perilaku. Ini berarti bahwa agama tidak hanya masuk dalam 
ranah rasional, tetapi juga ranah praktis. Sementara itu, Aguinas menekankan 
bahwa dalam iman, unsur kehendak memiliki peran yang lebih dominan 
daripada pemahaman kognitif. Oleh karena itu, tindakan seseorang dapat 
mencerminkan tingkat iman mereka. 

Menjadi makhluk spiritual, artinya manusia terhubung dengan kekuatan 
transenden, atau Tuhan. Kebutuhan manusia untuk mencari Tuhan tetap relevan 
di era digital, bahkan ketika informasi dapat diakses dengan mudah. Dalam 
konteks ini, keberadaan manusia sebagai makhluk spiritual dan digital 
membawa implikasi pada perjalanan spiritual. Pada akhirnya, menjadi makhluk 
digital dan spiritual berarti tidak hanya berinteraksi lebih banyak dalam dunia 
digital tetapi juga mampu memamerkan dan mengekspresikan iman mereka 
melalui media online. Ini bukan hanya tentang eksistensi di dunia digital, tetapi 
juga tentang membawa dimensi spiritualitas ke dalam ranah sosial digital.” 
Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa manusia adalah makhluk 


digital dan spiritual secara bersamaan. 


Etika Digital dalam Konteks Keagamaan 

Etika digital merupakan landasan moral dan prinsip-prinsip yang mengatur 
perilaku individu dan masyarakat dalam pemanfaatan teknologi digital. Pada 
konteks ini, etika digital mencakup sejumlah nilai, termasuk tanggung jawab, 


privasi, keadilan, dan akuntabilitas, yang membimbing interaksi manusia 


8 Yuval Noah Harari, Homo Deus: A Brief History of Tomorrow (HarperCollins, 2017). 

3 Muhammad Alif, “Eksistensi Tuhan dan Problem Epistemologi dalam Filsafat Agama', 
Aglania 12, no. 2 (31 December 2021): 209, https://doi.org/10.32678/aglania.v12i2.2108. 

36 Lin and Liang, 'Event-Based Ontology Design for Retrieving Digital Archives on 
Human Religious Self-Help Consulting. 


Spiritualitas di Era Digital: Refleksi Filsafat dalam .... 169 


Hero Gefthi Firnando 


dengan dunia digital” Secara mendalam, kita akan menjelajahi aspek-aspek 
etika digital ini dan menghubungkannya dengan dimensi keagamaan, menggali 
bagaimana prinsip-prinsip etika dapat bersinergi dengan nilai-nilai keagamaan 
dalam konteks penggunaan teknologi. Pertama, nilai tanggung jawab dan 
Kesadaran, Etika digital menekankan tanggung jawab individu dalam 
menggunakan teknologi dengan penuh kesadaran. Dalam perspektif keagamaan, 
tanggung jawab ini dapat diperluas menjadi pemahaman tentang tugas moral 
dan kewajiban terhadap sesama ciptaan Tuhan. Kesadaran akan keberadaan hak- 
hak dan kepentingan orang lain menjadi cermin dari tanggung jawab moral 
dalam kehidupan digital, sejalan dengan ajaran-ajaran keagamaan yang 
menekankan aspek empati dan penghargaan terhadap kehidupan sesama. Kedua, 
Aspek kedua etika digital adalah privasi dan keamanan data pribadi. Dalam 
konteks keagamaan, menghormati privasi dan menjaga keamanan informasi 
dapat ditempatkan sebagai pengejawantahan dari nilai-nilai etika keagamaan. 
Konsep penghargaan terhadap privasi sesama, yang mungkin tercermin dalam 
prinsip-prinsip etika agama tertentu, dapat memperkuat perlindungan terhadap 
hak privasi dalam ruang digital. 

Ketiga, keadilan dan kesetaraan akses. Prinsip keadilan dalam akses dan 
distribusi teknologi, yang menjadi poin sentral etika digital, dapat dihubungkan 
dengan nilai-nilai keagamaan yang mengadvokasi kesetaraan dan keadilan. 
Memastikan setiap individu memiliki akses yang setara terhadap teknologi dapat 
diartikan sebagai implementasi nilai-nilai keagamaan yang menekankan 
perlakuan adil terhadap semua ciptaan Tuhan. Keempat, dampak sosial, budaya, 
dan lingkungan. Aspek kesadaran akan dampak sosial, budaya, dan lingkungan 
dalam etika digital dapat dilihat sebagai tanggung jawab terhadap penciptaan 
yang lebih besar. Dalam kerangka keagamaan, hal ini dapat tercermin dalam 
pemahaman bahwa pemanfaatan teknologi haruslah sejalan dengan prinsip- 
prinsip kelestarian ciptaan dan ketertiban sosial yang diinginkan oleh Tuhan. 

Kelima, inklusi digital. Konsep inklusi digital dalam etika digital juga 
dapat diterjemahkan dalam konteks keagamaan sebagai bentuk penghargaan 
terhadap keberagaman dan keunikan setiap individu sebagai ciptaan Tuhan. 
Menyediakan akses yang setara untuk semua adalah manifestasi nilai-nilai 
keagamaan yang mengajarkan tentang persamaan derajat di hadapan Tuhan. 
Keenam, Akuntabilitas, prinsip akuntabilitas dalam etika digital berbicara tentang 
pertanggungjawaban atas dampak yang dihasilkan. Dalam kerangka keagamaan, 


7 Abd Kholig, “Peran Etika Digital dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Agama 
Islam di Era Teknologi', Sasana: Jurnal Pendidikan Agama Islam 2, no. 1 (23 August 2023): 
86-91, https://doi.org/10.56854/sasana.v2i1.217. 


170 Spiritualitas di Era Digital: Refleksi Filsafat dalam .... 


NAHNU: Journal of Nahdlatul Ulama and 
Contemporary Islamic Studies 
Vol.1, no.2 (2023), pp. 159-174 


hal ini dapat dihubungkan dengan konsep pertanggungjawaban moral dan 
rohaniah terhadap tindakan dan keputusan di dunia digital, sebagai bentuk 
ibadah kepada Tuhan. 

Dengan memahami dan menginternalisasi prinsip-prinsip etika digital 
dalam konteks nilai-nilai keagamaan, kita dapat menciptakan ekosistem digital 
yang tidak hanya canggih secara teknologi tetapi juga sesuai dengan pandangan 
moral dan spiritual yang dianut oleh masyarakat. Etika digital yang diselaraskan 
dengan nilai-nilai keagamaan dapat memberikan arahan yang kuat untuk 
menjawab tantangan etis dalam era digital ini, menggambarkan sebuah visi yang 


seimbang antara kemajuan teknologi dan kearifan spiritual. 


KESIMPULAN 

Setelah melakukan berbagai analisa data terhadap ragam sumber data 
kepustakaan yang diperoleh, terdapat beberapa poin penting yang menjadi 
temuan pokok penelitian ini, bahwa pemikiran dalam perjalanan filosofis yang 
mendalam untuk memahami dampak teknologi digital terhadap pengalaman 
keagamaan, harus diakui telah melahirkan ragam fenomena dan realitas baru. 
Ironisnya, ragam fenomena dan realitas baru tersebut bukan saja telah 
mengubah paradigma beragama masyarakat kekinian, namun juga telah 
mampu menggeser dimensi agama pada dunia baru, dari dunia tradisional ke 
dunia digital. Ontologi digital keagamaan menjadi fondasi filosofis yang 
memungkinkan representasi entitas dan konsep keagamaan dalam dunia digital, 
membuka peluang integrasi praktik keagamaan ke dalam dunia maya. 
Fenomenologi pengalaman keagamaan virtual menyoroti bagaimana individu 
merasakan, memahami, dan memberi makna pada pengalaman keagamaan 
dalam lingkungan virtual, mencakup tantangan dan respons terhadap 
penggunaan teknologi internet dalam kegiatan keagamaan. Dialektika 
kebersamaan virtual dan spiritualitas menggambarkan transformasi signifikan 
dalam cara manusia mendefinisikan eksistensi, menciptakan ruang untuk 
ekspresi iman dalam ranah sosial digital. Selaras dengan itu, etika digital, yang 
mencakup tanggung jawab, privasi, keadilan, dan akuntabilitas, diintegrasikan 
sebagai wujud nilai-nilai keagamaan, menciptakan ekosistem digital yang 
seimbang antara kemajuan teknologi dan kebijaksanaan spiritual. Keseluruhan 
kajian ini memberikan dasar untuk pertimbangan etis dan pemikiran mendalam 


dalam mengintegrasikan teknologi ke dalam ranah keagamaan di era digital ini. 


DAFTAR PUSTAKA 


Adian, Donny Gahral. Pengantar Fenomenologi. Penerbit Koekoesan, 2016. 
https://books.google.com/books?hl-id &lr-&id-h1rbDwWAAOBAJ&oi-fnd 
&pg-PA1&dg-fenomenologit#&ots-sFWsYXY1Um&sig-4N6dxyFh2S4rPF 
SI7HTOVb47OtU. 


Spiritualitas di Era Digital: Refleksi Filsafat dalam .... 171 


Hero Gefthi Firnando 


Adian, Dony Gahral. Percik Pemikiran Kontemporer. I. 1. Yogyakarta: Jalasutra, 
2002. 

Ahimsa-Putra, Heddy Shri. 'Fenomenologi Agama: Pendekatan Fenomenologi 
Untuk Memahami Agama'. Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan 
20, no. 2 (2012): 271-304. 

Alif, Muhammad. “Eksistensi Tuhan dan Problem Epistemologi dalam Filsafat 
Agama.  Aglania 12, no. 2 (31 December 2021): 209. 
https://doi.org/10.32678/aglania.v12i2.2108. 

Anwar, Muhammad Khoirul, Fathul Fahmi, and Abdillah Yusron. “Dimensi 
Pluralisme Agama dalam Islam Perspektif Pemikiran Abdullah Saaed, 
Sebuah Analisa Teks Kontekstual. NAHNUI: Journal of Nahdlatul Ulama 
and Contemporary Islamic Studies 1, no. 1 (2023). 

Bingaman, Kirk A. “Religion in the Digital Age: An Irreversible Process'. Religions 
14, no. 1 (January 2023): 108. https://doi.org/10.3390/re114010108. 

Boellstorff, Tom. 'For Whom the Ontology Turns: Theorizing the Digital Real. 
Current Anthropology 57, no. 4 (2016): 387—407. 

Bustanuddin, Agus. Agama Dalam Kehidupan Manusia, Pengantar Antropologi 
Agama. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000. 

Campbell, Heidi. “Religious Communication and Technology”. Annals of the 
International Communication Association 41 (11 September 2017): 1-7. 
https://doi.org/10.1080/23808985.2017.1374200. 

Danielson, Andrew J., Caroline Arbuckle MacLeod, Matthew J. Hamm, Gino 
Canlas, Ian E. Randall, Diana K. Moreiras Reynaga, Julian Weideman, and 
M. Willis Monroe. “Testing and Disrupting Ontologies: Using the 
Database of Religious History as a Pedagogical Tool'. Religions 13, no. 9 
(29 August 2022): 793. https://doi.org/10.3390/re113090793. 

Dorobantu, Marius, and Fraser Watts. “Spiritual Intelligence: Processing Different 
Information Or Processing Information Differently?: With Finley I. 
Lawson, “The Science and Religion Forum Discuss Information and 
Reality: Ouestions for Religions and Science”, Niels Henrik Gregersen, 
“The God with Clay: The Idea of Deep Incarnation and the 
Informational Universe,” Michael Burdett and King-Ho Leung, “The 
Machine in the Ghost: Transhumanism and the Ontology of Information”: 
Marius Dorobantu and Fraser Watts, “Spiritual Intelligence: Processing 
Different Information or Processing Information Differently ?”, Matthew 
Kuan Johnson and Rachel Siow Robertson, “A Co-Liberatory Framework 
for Big Data”, Peter M. Phillips, “Digital Theology and a Potential 
Theological Approach to a Metaphysics of Information”, and Andrew 
Jackson, “Peacocke Prize Essay—Towards an Eastern Orthodox 
Contemplation of Evolution: Maximus the Confessor's Vision of the 
Phylogenetic Logoi.” Zygon@ 58, no. 3 (September 2023): 732—48. 
https://doi.org/10.1111/zygo.12884. 

Drianus, Oktarizal. 'Manusia di Era Kebudayaan Digital: Interpretasi Ontologis 
Martin Heidegger' 9, no. 2 (2018). 


172 Spiritualitas di Era Digital: Refleksi Filsafat dalam .... 


NAHNU: Journal of Nahdlatul Ulama and 
Contemporary Islamic Studies 
Vol.1, no.2 (2023), pp. 159-174 


Elvinaro, Ointannajmia, Dede Syarif, and Jajang A Rohmana. 'Sakralitas Virtual: 
Makna Sakral Dalam Ibadah Salat Jumat Virtual Di Indonesia'. 
Sosioglobal : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi 6, no. 2 (2 July 2022): 
150. https://doi.org/10.24198/jsg.v6bi2.38890. 

Gaol, Rumondang Lumban, and Resmi Hutasoit. "Media Sosial Sebagai Ruang 
Sakral: Gereja Yang Bertransformasi Bagi Perkembangan Spiritualitas 
Generasi Z Dalam Era Digital. KENOSIS: Jurnal Kajian Teologi 7, no. 1 
(2021): 146—72. 

Handayani, Sri Ana. “Humaniora dan Era Disrupsi Teknologi dalam Konteks 
Historis'. In Humaniora dan Era Disrupsi, 1:12. Jember: FIB Universitas 
Jember, 2020. 

Harari, Yuval Noah. Homo Deus: A Brief History of Tomorrow. HarperCollins, 2017. 

— — —. Sapiens: A Brief History of Humankind. Harper Collins, 2015. 

Hardiman, F. Budi. Aku Klik Maka Aku Ada: Manusia dalam Revolusi Digital. PT 
Kanisius, n.d. 

— — —. “Manusia Dalam Prahara Revolusi Digital. Diskursus-Jurnal Filsafat Dan 
Teologi Stf Driyarkara 17, no. 2 (2018): 177—92. 

Iswandi, Syahputra, and Hanny Hafiar. “Activities of Netizens on Social Media 
and Religious Spirituality of Indonesian Millennials in the Era of New 
Media'. International Journal of Religion & Spirituality in Society 9, no. 1 
(2019). 

Jayana, Thorig Aziz. 'Relasi Sains, Budaya, dan Agama Upaya Pendekatan 
Paradigma yang Menyatukan'. Jurnal Al-Matyah 11, no. 1 (2018): 18. 
Junaedi, Mahfudz. 'Mengkritisi Tipologi Hubungan Sains Dan Agama Ian G. 
Barbour'. Manarul Our'an: Jurnal Ilmiah Studi Islam 18 (1 December 2018): 

36-63. https://doi.org/10.32699/mg.v18i2.939. 

Kholig, Abd. 'Peran Etika Digital dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan 
Agama Islam di Era Teknologi'. Sasana: Jurnal Pendidikan Agama Islam 2, 
no.1 (23 August 2023): 86-91. https://doi.org/10.56854/sasana.v2i1.217. 

'Komunitas Virtual Keagamaan: Pendisiplinan Beragama Di Era Digital | 
Seminar IORA'. Accessed 6 October 2023. https://jurnal.untag- 
sby.ac.id/index.php/igra/article/view/5048. 

Lasmawan, 1 Wayan. 'Era Disrupsi dan Implikasinya Bagi Reposisi Makna dan 
Praktek Pendidikan, Kaji Petik dalam Perspektif Elektik Sosial Analisis'. 
Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 1, no. 1 
(9 May 2019): 54—65. https://doi.org/10.23887/jmpppkn.v1i1.13. 

Lin, Hsueh-Foo, and Jun-Ming Liang. 'Event-Based Ontology Design for 
Retrieving Digital Archives on Human Religious Self-Help Consulting. 
In 2005 IEEE International Conference on E-Technology, e-Commerce and e- 
Service, 522—27. IEEF, 2005. 
https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/1402352/. 

Mustafa, Esra Ahmed Abdulhalim. 'The Thirst for Islamic Knowledge in the 
Digital Era'. Digital Muslim Review 1, no. 1 (2023). 

Pratama, Bayu Indra. Etnografi Dunia Maya Internet. Universitas Brawijaya Press, 
2017. 


Spiritualitas di Era Digital: Refleksi Filsafat dalam .... 173 


Hero Gefthi Firnando 


Rakhmani, Inaya, and Ariane Utomo. 'Spiritually Surviving Precarious Times: 
Millennials in Jakarta, Indonesia'. Critical Asian Studies, 2023, 1-20. 
https://doi.org/10.1080/14672715.2023.2260382. 

Rustandi, L Rudy. 'Disrupsi Nilai Keagamaan dan Komodifikasi Agama di Era 
Digital 3, no. 1 (2020): 12. 

Setiansah, and Nana Sutikna. “Komunitas Virtual Keagamaan: Pendisiplinan 
Beragama Di Era Digital . Seminar IORA1, no. 1 (2017). 

Sumardi, Dedy. “Islam, Pluralisme Hukum dan Refleksi Masyarakat Homogen' 
50 (2016). 

Tsoraya, Nurul Dwi, Masduki Asbari, and Ardini Pratiwi. “Revolusi Digital: 
Meningkatkan Relasi, Mengurangi Intensi'. Literaksi: Jurnal Manajemen 
Pendidikan 1, no. 01 (2023): 34—38. 

Wahyudi, Hendro Setyo, and Mita Puspita Sukmasari. “Teknologi dan 
Kehidupan Masyarakat '. Jurnal Analisa Sosiologi 3, no. 1 (17 January 2018). 
https://doi.org/10.20961/jas.v3i1.17444. 

Zaenuddin, Ali. “Fenomena Beragama di Era Disrupsi, Post-Truth Society dan 
Komoditas Simbolik. KOMPASIANA, 23 June 2020. 
https://www.kompasiana.com/alizaenuddin /5ef2275b097f3620e50dafd2/f 
enomena-beragama-di-era-disrupsi-post-truth-society-dan-komoditas- 
simbolik. 


174 Spiritualitas di Era Digital: Refleksi Filsafat dalam .... 


NAHNU: Journal of Nahdlatul Ulama and 
Contemporary Islamic Studies 
Vol.1, no.2 (2023), pp. 175-190 


Tingkat Literasi Halal Remaja dan Strategi 
Penguatannya: Studi di Pesantren di Indonesia 


@ Galuh Widitya @omaro 
Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia 


Mowiditya@trunojoyo.ac.id 


“Korespondensi: gwiditya@)trunojoyo.ac.id 


Info Artikel 


Abstrak 


Dikirim: 11 November 2023 
Revisi: 26 November 2023 
Diterima: 12 Desember 2023 
Terbit: 19 Desember 2023 


Kata kunci: 
Literasi Halal, Pesantren, 
Observasi 


This study specifically aims to examine the level of halal literacy among 
teenagers in the Indonesian Islamic boarding school environment and strategies 
to increase Islamic boarding school youth's understanding of tbe term halal 
economy, both in the form of product use and services. Tree research guestions 
will be answered in this study: What is the strategy to strengthen halal economic 
literaey among Islamic boarding school students in contemporary Indonesia? 
What are the challenges of strengthening halal economic literacy among young 
Islamic boarding school students in Indonesia? Methodologically, this study is 
field research conducted based on guantitative research. Two data are used, 
namely primary data in the form of observations and secondary data in the form 
of statistical figures. After analyzing field data, this study found that Islamic 
boarding schools, especially among children and teenagers, can increase halal 
literaey through existing structured learning implemented in tbe Islamic 
boarding school environment. The literacy level of Islamic boarding school 
teenagers regarding the halal economy can be seen in the participants' knowledge 
of te halal lifestyle, reacbing an increase of 12.50Y0 from a pretest score of 
77.50 to 90.00. 


Studi ini bertujuan khusus mengkaji tingkat literasi halal di kalangan 
remaja di lingkungan pesantren Indonesia, strategi bagaimana 
meningkatkan pemahaman remaja pesantren terhadap istilah 
ekonomi halal, baik berupa pemanfaatan produk maupun layanan 
jasa. Terdapat dua (2) pertanyaan penelitian yang akan dijawab 
dalam kajian ini, bagaimana strategi memperkuat literasi ekonomi 
halal di kalangan santri di Indonesia kontemporer? Apa saja 
tantangan penguatan literasi ekonomi halal di kalangan remaja santri 
di Indonesia? Secara metodologi, kajian ini merupakan penelitian 
lapangan yang dilakukan berdasarkan jenis penelitian kuantitatif. 
Data yang digunakan ada dua, yakni data primer berupa observasi 
dan data sekunder berupa angka statistik. Setelah melakukan analisa 
data lapangan, studi ini mendapati temuan bahwasanya pesantren, 
dengan segala kelebihan dan keunggulannya dapat meningkatkan 
literasi halal melalui pembelajaran terstruktur yang ada dan 
diterapkan di lingkungan pesantren. Tingkat literasi remaja 
pesantren terhadap ekonomi halal terlihat dalam pengetahuan 
peserta terhadap gaya hidup halal, mencapai peningkatan sebesar 
12,50Yo dari skor pretest 77,50 menjadi 90,00. 


Tingkat Literasi Halal Remaja dan Strategi Penguatannya.... 175 


Galuh Widitya 


PENDAHULUAN 

Literasi halal merupakan hal yang sangat penting bagi generasi muda. 
Pemahaman terhadap aspek halal dapat meningkatkan kesadaran akan 
konsumsi halal. Dengan memiliki literasi halal yang baik, generasi muda akan 
lebih sadar akan pentingnya memilih dan mengonsumsi makanan dan minuman 
yang halal. Hal ini akan membantu mereka dalam memelihara kesehatan, 
spiritualitas, dan menjaga keberkahan dalam hidup mereka. Pemahaman 
terhadap aspek halal juga dapat menjaga kesehatan dan kesejahteraan. Literasi 
halal dapat membantu generasi muda memahami betapa pentingnya memilih 
makanan yang sehat dan sesuai dengan aturan halal. Hal ini dapat membantu 
mengurangi risiko kesehatan yang terkait dengan makanan dan minuman yang 
tidak halal. Literasi halal juga dapat membantu generasi muda menghindari 
makanan yang haram dan merugikan. Hal ini akan membantu mereka 
menghindari dampak negatif yang ditimbulkan oleh makanan yang tidak halal, 
baik dari segi kesehatan, moral, maupun spiritual. 

Dengan memiliki literasi halal yang baik, generasi muda akan memiliki 
kepedulian sosial sehingga lebih sadar akan pentingnya memilih produk yang 
ramah lingkungan, adil, dan berkelanjutan. Hal ini dapat membantu mereka 
dalam menjadi konsumen yang bertanggung jawab dan peduli dengan 
lingkungan. Literasi halal juga baik membantu generasi muda untuk memahami 
dan menghargai nilai-nilai sosial dan keagamaan yang ada di masyarakat. 
Lietrasi halal ini dapat membantu mereka dalam menjaga hubungan yang 
harmonis dengan masyarakat, terutama dalam masyarakat yang heterogen. Hal 
tersebut di atas menunjukkan bahwa literasi halal sangat penting bagi generasi 
muda dalam menjaga kesehatan, spiritualitas, moral, dan sosial. Dengan 
memiliki literasi halal yang baik, generasi muda akan lebih mampu untuk 
menjalani hidup yang seimbang dan berkualitas. 

Di tengah gencarnya Indonesia mempromosikan produksi, distribusi, dan 
konsumsi halal, banyak permasalahan seputar aspek halal yang sering dihadapi 
di masyarakat, di antaranya: Pertama, kurangnya pemahaman tentang konsep 
halal. Salah satu permasalahan utama dalam literasi halal adalah kurangnya 
pemahaman tentang konsep halal itu sendiri. Banyak orang yang hanya memiliki 
pengetahuan yang terbatas tentang apa yang dianggap halal dan apa yang tidak, 
serta apa yang sebenarnya termasuk dalam konsep halal.2 Kedua, keterbatasan 


akses informasi. Banyak orang yang sulit untuk mendapatkan informasi tentang 


1 Faizul Abrori, Pariwisata Halal Dan Peningkatan Kesejahteraan (Batu: Literasi Nusantara, 
2020). 

2 Elza Rizkyana, “Industri Halal Fashion Di Kota Pati: Peluang Dan Tantangan,” Amal: 
Jurnal Ekonomi Syariah 4, no. 2 (2022). 


176 Tingkat Literasi Halal Remaja dan Strategi Penguatannya.... 


NAHNU: Journal of Nahdlatul Ulama and 
Contemporary Islamic Studies 
Vol.1, no.2 (2023), pp. 175-190 


halal. Banyak produk yang tidak jelas apakah halal atau tidak, dan sertifikasi 
halal juga tidak selalu tersedia pada produk-produk tersebut. Selain itu, 
informasi tentang halal sering kali sulit diakses di media sosial atau platform 
online. 

Ketiga, keterbatasan pilihan produk halal. Kadang-kadang, masyarakat 
sulit untuk menemukan produk halal yang diinginkan karena keterbatasan 
pilihan yang tersedia di pasaran. Produk halal terkadang tidak tersedia di toko- 
toko terdekat, atau produk yang tersedia kurang beragam." Keempat, kurangnya 
penegakan hukum halal. Meskipun ada undang-undang dan peraturan terkait 
halal, penegakan hukum halal terkadang masih lemah. Hal ini membuat 
produsen cenderung memproduksi produk tanpa mengikuti standar halal yang 
sesuai. Kelima, tidak ada standar universal. Terdapat perbedaan pandangan 
tentang konsep halal di antara komunitas Muslim di berbagai negara. Hal ini 
menyebabkan tidak ada standar universal dalam konsep halal, dan sertifikasi 
halal pun berbeda-beda tergantung pada negara dan organisasi yang 
menerapkannya. Keenam, adanya produk palsu. Sayangnya, terkadang ada 
produsen atau penjual yang sengaja memalsukan sertifikasi halal untuk 
meningkatkan penjualan. Hal ini membuat konsumen kesulitan untuk 
menentukan apakah sebuah produk benar-benar halal atau tidak. Dalam 
mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, diperlukan kolaborasi antara 
berbagai pihak seperti produsen, regulator, masyarakat, lembaga pendidikan, 
dan organisasi halal untuk menyamakan persepsi, memperkuat pemahaman dan 
meningkatkan akses terhadap produk halal yang berkualitas dan terpercaya. 

Sementara itu, di level akademik, kajian terhadap literasi halal dan 
penguatannya dalam diskursus ekonomi halal di Indonesia sejauh ini sudah 
banyak dilakukan, baik kajian dari sudut pandang penelitian berbasis lapangan 
maupun yang dilakukan dengan pendekatan kepustakaan dan konseptual. Dan, 


3 Muh. Zumar Aminuddin, “Sertifikasi Produk Halal: Studi Perbandingan Indonesia Dan 
Thailand,” Shahih: Journal of Islamicate Multidisciplinary 1, no. 1 (2016). 

4 Galuh Widitya Oomaro, Elisa Hermawati, “The Young Family s Consumption of Halal- 
Labeled Food Product in Sampang”, vol. 1 (Madura, 2020), 
https://doi.org/10.21107/aciel.v1i2.83. 

3 KN. Sofyan Hasan, “Pengawasan Dan Penegakan Hukum Terhadap Sertifikasi Dan 
Labelisasi Halal Produk Pangan,” Jurnal Hukum Ius Ouia Iustum 2, no. 22 (2015). 

S6 Mohd Allkhsan Ghazali, 'Mengglobalisasikan Sistem Piawaian Standard Halal 
Malaysia Di Peringkat Dunia', Sains Humanika 5, no. 3 (2015). 

7 Galuh Widitya Oomaro, “Sertifikasi Halal Dalam Persepsi Konsumen Pada Produk 
Pangan Di Kabupaten Bangakalan' 03/No.2 (Desember 2018), 
https://doi.org/10.35127/kbl.v3i2.3412. 


Tingkat Literasi Halal Remaja dan Strategi Penguatannya.... 177 


Galuh Widitya 


berdasarkan analisa terhadap kajian-kajian sebelumnya, kecenderungan umum 
kajian tentangnya sejauh ini dapat dikelompokkan ke dalam tiga tema besar. 
Pertama, bahwa kajian literasi halal di kalangan remaja cenderungnya lebih 
banyak dilakukan di kalangan masyarakat bertipologi metropolitan, dalam hal 
ini adalah masyarakat perkotaan. Ini terjadi karena terdapat asumsi umum 
bahwasanya kegiatan perekonomian di lingkaran masyarakat kota memiliki 
potensi jauh lebih besar daripada daerah lain di luarnya, semisal pedesaan dan 
pedalaman. Kedua, kajian terhadap literasi halal di Indonesia sejauh ini 
cenderung menyasar para subjek ekonomi yang terlibat langsung dalam kegiatan 
ekonomi halal, baik subjek tersebut pelaku maupun sebagai pengguna. Selain 
itu, sedikit sekali menyasar kelompok masyarakat lain di luarnya semisal 
kalangan remaja pesantren. Padahal secara wawasan dan keilmuan, kalangan 
remaja pesantren memiliki potensi jauh lebih besar, karena mereka sudah 
memiliki pengetahuan cukup mendalam terkait ekonomi halal sejak dini. 
Berbeda dari dua kecenderungan umum kajian terdahulu di atas, 
penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab kekurangan dan kelemahan studi 
terdahulu di atas. Yakni, mengkaji sejauh mana kelompok remaja santri di 
lingkungan pesantren di Indonesia memiliki kemampuan literasi ekonomi halal 
cukup baik, baik di level pemahaman maupun praktiknya. Dalam rangka 
membuat kajian ini menjadi terfokus, maka kegiatan analisa dalam penelitian 
didesain khusus untuk menjawab dan menguraikan dua (2) pertanyaan 
penelitian, bagaimana tingkat literasi halal di kalangan remaja santri di Indonesia 
saat ini? Bagaimana strategis memperkuat literasi ekonomi halal di kalangan 
santri di Indonesia kontemporer? Apa saja tantangan penguatan literasi ekonomi 
halal di kalangan remaja santri di Indonesia? Secara umum, ketiga pertanyaan 
tersebut bertujuan untuk memotret sejauh mana level kuantitas remaja santri di 
lingkungan pesantren di Indonesia sudah memiliki aspek pengenalan terhadap 


istilah ekonomi di Indonesia. 


Metode Penulisan 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian observasi partisipasi. Metode ini 
merupakan teknik penelitian yang digunakan untuk mempelajari perilaku, 
kegiatan, dan interaksi di dalam sebuah komunitas atau kelompok melalui 
keterlibatan langsung peneliti dalam kegiatan atau proses yang sedang diamati. 
Dalam metode ini, peneliti terlibat secara aktif dalam kegiatan yang sedang 
diamati, sehingga dapat memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang 


178 Tingkat Literasi Halal Remaja dan Strategi Penguatannya.... 


NAHNU: Journal of Nahdlatul Ulama and 
Contemporary Islamic Studies 
Vol.1, no.2 (2023), pp. 175-190 


istilah dan terminologi ekonomi hala beserta segala unsur-unsur yang ada di 
dalamnya. 

Metode observasi partisipan biasanya melibatkan beberapa tahap, di 
antaranya adalah: 1) Observasi awal. Tahap ini melibatkan pengamatan awal 
terhadap kelompok atau komunitas yang akan diteliti. Observasi awal dapat 
dilakukan dengan tujuan memperoleh pemahaman awal tentang konteks, 
budaya, dan dinamika kelompok atau komunitas yang akan diamati, 2) 
Partisipasi. Tahap ini melibatkan keterlibatan peneliti secara langsung dalam 
kegiatan atau proses yang sedang diamati. Peneliti dapat bergabung dengan 
komunitas pesantren, khususnya kalangan remaja santri, melakukan kegiatan 
bersama dengan anggota kelompok tersebut, sehingga dapat memahami secara 
lebih dekat dinamika sosial yang ada di lingkungan pesantren, terutama terkait 
pengetahuan dan pemahaman mereka terkait ekonomi halal, 3) Pengamatan. 
Tahap ini melibatkan pengamatan terhadap aktivitas remaja santri sehari-hari 
selama ada di pesantren, terkhusus yang berkaitan dengan dunia ekonomi halal, 
baik di level kognitif, psikomotorik, maupun praktik. Pengamatan dapat 
dilakukan dengan berbagai cara, misalnya dengan mencatat catatan lapangan, 
memotret atau merekam kegiatan, serta melakukan wawancara dengan sejumlah 
komunitas tetap pesantren, khususnya kalangan remaja santri: 4) Refleksi. Tahap 
ini melibatkan refleksi atau pemikiran ulang terhadap pengalaman dan data 
yang telah diperoleh selama proses observasi partisipan. Refleksi dapat 
dilakukan secara individual atau bersama-sama dengan anggota kelompok 
pemberdayaan wanita, 5) Analisis dan interpretasi. Tahap ini melibatkan analisis 
dan interpretasi data yang telah diperoleh dari observasi partisipan. Peneliti 
dapat menggunakan berbagai teknik analisis data, seperti analisis tematik, 
analisis naratif, atau analisis kualitatif lainnya untuk memperoleh pemahaman 
yang lebih dalam tentang dinamika pengetahuan dan pemahaman komunitas 
pesantren terhadap konsep dan istilah ekonomi halal, baik di level teoritik 
maupun praktik.” Hasil dan temuan kegiatan analisa teoritis data lapangan pada 


penelitian ini, secara umum akan dijelaskan pada sub pembahasan berikut. 


HASIL DAN PEMBAHASAN 
Literasi ekonomi Halal: sebuah Kajian Literatur 
Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di Indonesia, terminologi 


ekonomi halal sesungguhnya bukan barang baru di Indonesia. Konsep ekonomi 


8 Kathleen DeWalt, Billie DeWalt, Participant Observation, A Guide For Fieldworkers (United 
Kingdom: AltaMira Press, 2011). 

9 Robert Emerson, Rachel Fretz, Linda Shaw, Handbook of Ethnography: Participant 
Observation and Fieldnotes (London: Sage Publications, Inc, 2007). 


Tingkat Literasi Halal Remaja dan Strategi Penguatannya.... 179 


Galuh Widitya 


halal sudah lama dikenal, bahkan telah hidup berdampingan bersama sistem 
ekonomi modern lainnya, ekonomi konvensional, misal. Hanya memang harus 
diakui, dalam konteks sosial ekonomi di Indonesia, istilah ekonomi halal mulai 
menyedot perhatian banyak kalangan, khususnya pemerintah sejak dua sampai 
tiga dekade terakhir. Istilah ekonomi halal mulai menarik animo dan rasa 
penasaran para pemangku kepentingan dan pegiat ekonomi setelah ada gejala 
bangkitnya ekonomi kelas menengah Muslim, di mana mereka menginginkan 
adanya satu platform ekonomi yang mencerminkan nilai-nilai keislaman, dalam 
hal ini adalah ekonomi halal. Baik ekonomi hal halal tersebut berbentuk jasa 
keuangan semisal perbankan, bisnis layanan jasa semisal perhotelan, wisata 
halal, halal foods, dan lain sebagainya. 

Adapun di level diskursus, seiring menggeliatnya ekonomi halal dan 
semakin tingginya respons positif masyarakat terhadap kegiatan ekonomi halal 
di Indonesia, kajian akademis terhadap aktivitas ekonomi halal turut mengalami 
peningkatan dan populer dilakukan oleh banyak akademisi dari waktu ke 
waktu. Satu di antaranya adalah kajian yang dilakukan Ikka Nur Wahyuni 
(2017), Pengembangan Modul Edukasi Literasi Keuangan Islam dan Produk Halal 
dengan 'ADDIE'. Berdasarkan studinya, Wahyuni mendapati temuan 
bahwasanya Pembangunan dan pengembangan ekonomi halal di Indonesia 
membutuhkan adanya edukasi bagi setiap pelaksana kegiatan ekonomi, 
khususnya kelompok Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di semua bidang, 
baik bidang pengelolaan keuangan dan juga produk halal. Tujuannya adalah 
tidak lain agar pangsa pasar halal di Indonesia dapat dikuasai oleh pengusaha 
Indonesia. Ketiadaan modul sebagai sarana pembelajaran dapat dikembangkan 
dengan model ADDIE, yakni satu modul ekonomi dengan mempertimbangkan 
lima unsur, analysis (analisis), design (desain), development (pengembangan), 
implementation (implementasi), evaluation (evaluasi). Gagasan ini dikembangkan 
karena model ADDIE merupakan model yang mudah diterapkan di mana proses 
yang digunakan bersifat sistematis dengan kerangka kerja yang jelas 
menghasilkan produk yang efektif, kreatif, dan efisien. model ADDIE 
merupakan salah satu model desain sistem pembelajaran yang memperlihatkan 
tahapan-tahapan dasar sistem pembelajaran yang sederhana dan mudah di 
pelajari, sehingga diharapkan dapat membuat aktivitas dan proses ekonomi halal 


menjadi lebih efektif dan maksimal dalam penerapannya." 


1 Ikka Nur Wahyuny, “Pengembangan Modul Edukasi Literasi Keuangan Islam Dan 
Produk Halal Dengan “ADDIE”', Prosiding Seminar Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis 3, no. 1 
(2017). 


180 Tingkat Literasi Halal Remaja dan Strategi Penguatannya.... 


NAHNU: Journal of Nahdlatul Ulama and 
Contemporary Islamic Studies 
Vol.1, no.2 (2023), pp. 175-190 


Selain itu, kajian akademis terhadap ekonomi halal lainnya datang dari 
Mirsa Astuti (2020), Pengembangan Produk Halal Dalam Memenuhi Gaya Hidup 
Halal (Halal Lifestyle). Menurutnya, Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 
tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH) mempertegas betapa mendesaknya 
persoalan halal-haram dalam rantai produksi dari pelaku usaha hingga sampai 
ke tangan konsumen dan dikonsumsi oleh konsumen. Peraturan perundang- 
undangan jaminan produk halal selain ditujukan untuk memberikan 
perlindungan dan jaminan kepada konsumen, juga bermanfaat bagi produsen 
dalam memberikan panduan bagaimana mengolah, memproses, memproduksi, 
dan memasarkan produk kepada masyarakat konsumen, serta bagaimana 
membuat informasi produk halal kepada konsumen. Di samping ada 
kesempatan, pada saat yang sama juga menghadapi beberapa tantangan baik di 
dalam maupun luar negeri. Di dalam negeri terdapat perusahaan-perusahaan 
yang keberatan dengan penerapan sertifikasi halal, padahal di negara lain, 
mereka berupaya mengimplementasikan sertifikasi halal atas produk-produk 
mereka. Sedangkan tantangan dari luar negeri adalah munculnya beberapa 
negara baru yang mengembangkan produk halal, seperti Filipina, Thailand, 
Singapura, China, Vietnam dan Korea Selatan, di samping beberapa Negara yang 
sudah lebih maju dalam mengembangkan produk-produk halal seperti Malaysia, 
Uni Emirat Arab (UAE), Bahrain, Saudi Arabia, Pakistan, Oman, Kuwait, Oatar, 
Jordan, Indonesia, Singapura, Sudan, Mesir, Iran dan Bangladesh." 

Pada kesempatan berbeda, Dinar Bagja Pratama dan Neneng Hartati dalam 
penelitiannya, Pengaruh Literasi Halal dan Religiositas terhadap Konsumsi Produk 
Halal pada Mahasiswa di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung, dirinya 
memperoleh temuan, bahwa secara parsial literasi halal dan religiositas 
berpengaruh secara signifikan terhadap konsumsi produk halal masyarakat, 
dalam konteks penelitian ini adalah mahasiswa di lingkungan UIN Sunan 
Gunung Djati Bandung. Kemudian, secara simultan, literasi halal dan religiositas 
memiliki pengaruh yang juga signifikan terhadap konsumsi produk halal pada 
mahasiswa di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung, kedua variabel ini 
memiliki korelasi sangat kuat terhadap konsumsi produk halal dan mampu 
berkontribusi menjelaskan variabel dependen sebesar 80,76. Implikasi penelitian 
ini menunjukkan bahwa dalam melihat tingkat konsumsi produk halal pada 
mahasiswa di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung, literasi atau 
pengetahuan tentang konsep halal menjadi sangat penting. Selain itu, religiositas 


di sini menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki tingkat kesalehan yang mampu 


1 Mirsa Astuti, 'Pengembangan Produk Halal Dalam Memenuhi Gaya Hidup Halal 
(Halal Lifestyle)', Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum 1, no. 1 (2020). 


Tingkat Literasi Halal Remaja dan Strategi Penguatannya.... 181 


Galuh Widitya 


mempengaruhi konsumsi produk halalnya. Kemudian, hal ini juga menunjukkan 
bahwa mahasiswa di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung sangat 
memperhatikan kehalalan suatu produk terbukti dengan tingkat literasi halal 
yang mempengaruhi, dan juga secara kerohanian dengan latar belakang pelajar 
di kampus Islam sangat berhati-hati dan mengonsumsi produk.!? 

Penelitian lain tentang ekonomi halal di Indonesia datang dari Dwi Vita, 
dkk. (2022), Pemberdayaan Masyarakat Melalui Edukasi Dan Literasi Gerakan Gaya 
Hidup Halal. Berdasarkan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat 
dapat disimpulkan bahwa kegiatan edukasi dan literasi halal lifestyle 
mendapatkan respon yang positif, terlihat dari antusias para peserta webinar 
untuk memahami materi dan bertanya kepada narasumber. Edukasi dan literasi 
halal lifestyle telah meningkatkan pengetahuan dan kesadaran anggota komunitas 
dan peserta webinar dalam menerapkan gerakan halal lifestyle. Kegiatan sharing 
yang dicontohkan para narasumber, dapat menimbulkan inisiatif anggota 
komunitas agar turut mengampanyekan gerakan gaya hidup halal." 

Terakhir, kajian tentang literasi ekonomi halal dilakukan oleh Safaah 
Restuning Hayati dan Syah Amelia Manggala Putri (2021), Analisis Literasi Halal, 
Label Halal, Islamic Branding, dan Religious Commitment pada Pembelian Makanan di 
Tsabita Halal Bakery, Menurutnya, literasi halal dan label halal memiliki 
kontribusi dalam mendorong konsumen untuk membeli makanan halal produksi 
Tsabita Halal Bakery. Literasi halal memiliki pengaruh yang lebih besar 
dibandingkan dengan label halal. Hal ini menunjukkan bahwa responden telah 
memiliki literasi terhadap makanan halal dengan baik dan pengetahuan tentang 
halal haram sudah baik. Sedangkan Islamic branding dan religious commitment 
tidak memiliki pengaruh terhadap pembelian makanan halal pada Tsabita Halal 
Bakery. Untuk itu, Tsabita perlu memperkuat Islamic brandingnya dan 
melanjutkan dengan Islamic marketing melalui media sosial, mengingat generasi 
milenial sangat melek media sosial. Religious commitment juga tidak memiliki 
pengaruh terhadap pembelian, hal itu dapat disebabkan karena tingkat 
religiositas responden masih rendah. 


12 Dinar Bagja Pratama, Neneng Hartati, "Pengaruh Literasi Halal Dan Religiositas 
Terhadap Konsumsi Produk Halal Pada Mahasiswa di lingkungan UIN Sunan Gunung 
Djati Bandung', Finansha-Journal of Sharia Financial Management 1, no. 2 (2020). 

13 Dwi Vita Lestari Soehardi, Andru Lumintang, Winanda Vathul Jannah, Adelia Khairun 
Nida, 'Pemberdayaan Masyarakat Melalui Edukasi Dan Literasi Gerakan Gaya Hidup 
Halal”, Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 6, no. 3 (2022). 

14 Safaah Restuning Hayati, Syah Amelia Manggala Putri, “Analisis Literasi Halal, Label 
Halal, Islamic Branding, Dan Religious Commitment Pada Pembelian Makanan Di 
Tsabita Halal Bakery', SHAHIH: Journal of Islamicate Multidisciplinary 6, no. 2 (2021). 


182 Tingkat Literasi Halal Remaja dan Strategi Penguatannya.... 


NAHNU: Journal of Nahdlatul Ulama and 
Contemporary Islamic Studies 
Vol.1, no.2 (2023), pp. 175-190 


Pesantren dan Ekonomi Halal di Indonesia 

Dalam agama Islam, setiap Muslim diwajibkan untuk memilih dan 
mengonsumsi makanan yang halal. Makanan yang dianggap halal adalah 
makanan yang tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti daging 
babi, alkohol, dan bahan-bahan yang berasal dari hewan yang tidak disembelih 
secara syar'i. Selain halal, makanan juga harus bersifat thoyyib atau baik untuk 
dikonsumsi. Makanan yang bersifat thoyyib adalah makanan yang sehat dan 
bermanfaat bagi tubuh manusia. Untuk memastikan bahwa makanan yang 
dijual dan dikonsumsi halal, diperlukan sertifikasi halal dari lembaga-lembaga 
yang berwenang. Pihak-pihak yang menyediakan makanan dan minuman, baik 
di sektor industri maupun perdagangan, memiliki kewajiban untuk 
menyediakan informasi yang akurat dan jelas tentang status kehalalan produk 
yang mereka jual. Di Indonesia, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal 
(BPJPH) adalah lembaga yang bertanggung jawab atas sertifikasi halal. Dalam 
agama Islam, mengonsumsi makanan yang haram merupakan dosa dan bisa 
berakibat pada hukuman yang diberikan oleh Allah SWT. Di sisi lain, negara 
juga memberikan sanksi hukum terhadap pelanggaran dalam hal makanan halal 
dan haram, seperti denda dan penjara. 

Aturan perundang-undangan Indonesia tentang halal mencakup beberapa 
undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan 
makanan dan minuman halal, antara lain: 1) Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 
tentang Jaminan Produk Halal: Undang-undang ini mengatur tentang jaminan 
produk halal, proses sertifikasi, dan pengawasan kehalalan produk. Badan 
Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dibentuk sebagai lembaga 
independen yang bertanggung jawab atas sertifikasi halal di Indonesia. 2) 
Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan 
Olahan: Peraturan ini mengatur tentang label dan iklan pada produk makanan 
dan minuman yang beredar di Indonesia, termasuk persyaratan label yang 
mengindikasikan kehalalan produk. 3) Keputusan Menteri Agama RI No. 24 
Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Sertifikasi Halal: Keputusan ini menjadi 
acuan bagi lembaga sertifikasi halal dalam melakukan sertifikasi produk halal. 4) 
Keputusan Menteri Agama RI No. 519 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal: Keputusan ini mengatur 
tentang organisasi dan tata kerja BPJPH, serta tugas dan wewenang lembaga 
tersebut. 5) Peraturan Menteri Agama No. 27 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan 


Sistem Jaminan Produk Halal: Peraturan ini mengatur tentang pelaksanaan 


15 Fauzan Ra'if Muzakki, “Konsep Makanan Halal Dan Thayyib Terhadap Kesehatan 
dAl-Our'an (Analisis Kajian Tafsir Tematik )” (Jakarta, PTIO, 2020). 


Tingkat Literasi Halal Remaja dan Strategi Penguatannya.... 183 


Galuh Widitya 


sistem jaminan produk halal yang mencakup persyaratan teknis dan prosedur 
pelaksanaan sertifikasi halal. 6) Peraturan Badan POM No. 17 Tahun 2020 
tentang Persyaratan Halal dan Penandaan Halal pada Pangan dan Obat-obatan. 
Peraturan ini mengatur persyaratan halal dan penandaan halal pada pangan dan 
obat-obatan yang beredar di Indonesia.!'s Dengan adanya peraturan perundang- 
undangan tentang halal tersebut, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman 
masyarakat tentang pentingnya konsumsi makanan dan minuman halal, serta 
menjaga kehalalan produk yang dikonsumsi oleh masyarakat. Hal ini juga dapat 
memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha dalam menjalankan bisnis 
makanan dan minuman halal di Indonesia.' 

Pesantren, sebagai lembaga pendidikan tertua di Indonesia,'8 memainkan 
peran penting dalam meningkatkan literasi halal di masyarakat, khususnya di 
kalangan anak-anak dan remaja. Pesantren mampu memberikan pemahaman 
yang mendalam tentang konsep halal melalui pendidikan dan pengajaran yang 
terstruktur.!? Pentingnya pendekatan yang holistik dalam meningkatkan literasi 
halal di lingkungan pesantren. Hal ini meliputi pemahaman tentang aspek-aspek 
agama, kesehatan, dan keamanan pangan. Kurangnya akses terhadap informasi 
yang benar tentang halal masih menjadi kendala dalam peningkatan literasi halal 
di kalangan pemuda dan anak-anak. Dalam hal ini, pesantren dapat 
memanfaatkan media sosial dan platform digital untuk memberikan informasi 
yang benar dan akurat tentang halal. Peran guru atau ustaz dalam meningkatkan 
literasi halal di lingkungan pesantren sangat penting. Mereka dianggap memiliki 
pemahaman yang cukup tentang konsep halal sehingga mampu memberikan 


pendidikan yang tepat tentang halal kepada para santri.? 


16 Achmad Rofigi, Galuh Widitya Oomaro, “Implementasi Sistem Jaminan Halal Pada 
Produk Olahan Kerupuk Amplang Desa Kertasada Kabupaten Sumenep”, Rizguna: Jurnal 
Hukum Dan Ekonomi Syariah 1, no. 2 (2022). 

7 Junianto Sihaloho, “Wapres: Potensi Industri Produk Halal dan Keuangan Syariah 
Sangat Besar, beritasatu.com, accessed 9 October 2021, 
https://www.beritasatu.com/nasional/634035/wapres-potensi-industri-produk-halal-dan- 
keuangan-syariah-sangat-besar. 

18 Galuh Widitya Oomaro, “Urgensi Partisipasi Pesantren Sebagai Pusat Edukasi Dan 
Moderasi Islam Dalam Percepatan Pariwisata Halal Di Indonesia', Proceedings of Annual 
Conference for Muslim Scholars, no. Series 1 (22 April 2018): 445—65. 

1 Galuh Widitya Oomaro, 'Peneguhan Ketahanan Negara Melalui Penguatan Ketahanan 
Keluarga Dan Pendidikan Pranikah: Telaah Modal Sosial Pesantren', Proceedings of 
Annual Conference for Muslim Scholars (AnCoMS) 3, no. 1 (2019). 


2 Fjiena Saadatul Ummah, “Modernisasi Pendidikan melalui Implementasi Manajemen 
Mutu di Kalangan Pesantren Nahdlatul Ulama di Madura', NAHNU:: Journal of Nahdlatul 
Ulama and Contemporary Islamic Studies 1, no. 1 (2023). 


184 Tingkat Literasi Halal Remaja dan Strategi Penguatannya.... 


NAHNU: Journal of Nahdlatul Ulama and 
Contemporary Islamic Studies 
Vol.1, no.2 (2023), pp. 175-190 


Tingkat Literasi Halal Remaja di Kalangan Pesantren di Indonesia 

Partisipan peningkatan literasi halal sebanyak 70 orang santri, yang terdiri dari 
santri perempuan sebanyak 42 santriwati dengan persentase sebesar 60”, 
sementara untuk partisipan yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 28 santri 
atau sebesar 4040. Untuk mengetahui tingkat literasi halal santri di pesantren, 
mereka terlebih awal diberi penguatan materi ekonomi halal, yang kemudian 
diikuti oleh kegiatan tes kepada para partisipan (remaja santri). Pemberian tes 
awal ini dimaksudkan mengetahui sekaligus menguji tingkat pengetahuan para 
partisipan (remaja santri) terkait materi-materi yang berkaitan dengan literasi 
gerakan gaya hidup halal, agar mereka dapat menyesuaikan serta dapat 
memberikan pemahaman ekonomi halal kepada masyarakat lain secara 
menyeluruh. 

Pertanyaan-pertanyaan pretest yang diberikan sesuai dengan tema literasi 
gerakan gaya hidup halal, terdapat 10 pertanyaan yang diberikan kepada para 
partisipan dalam kegiatan ini. Pertanyaan-pertanyaan yang diberikan meliputi 
hal-hal yang terkait dengan makanan halal (halal food) dan berpakaian Islami 
(halal fashion), mulai dari definisi halal dan haram, makanan dan minuman yang 
diharamkan dalam al-Ouran dan as-Sunnah, batasan-batasan aurat bagi laki-laki 
dan perempuan, hingga pakaian dan konsumsi yang halal bagi seorang muslim. 
Hasil pretest terkaitan gerakan gaya hidup halal menunjukan, bahwa nilai 
terendah adalah 40 dan nilai tertinggi pada pretest ini adalah sebesar 80. Namun, 
rata-rata nilai hasil keseluruhan partisipan pada pretest ini sebesar 77,50. Dari 
data ini dapat ditarik sebuah konklusi bahwa mayoritas partisipan masih belum 
sepenuhnya mengetahui dan memahami terkait dengan gerakan gaya hidup 
halal. 

Tahap ini merupakan tahap pelaksanaan inti kegiatan penguatan literasi 
halal, di mana pemateri memberikan informasi terkait dengan literasi gerakan 
gaya hidup halal kepada para partisipan, literasi yang diberikan meliputi 
informasi-informasi seputar makanan atau minuman halal (halal food) dan 
konsumsi serta pakaian secara islami (halal fashion), paparan halal-haramnya 
suatu barang tidak hanya sebatas pada zatnya, akan tetapi juga diliat dari aspek 
cara mendapatkannya maupun proses pengolahannya. Pemateri juga 
memaparkan turunan-turunan dari zat yang haram, seperti hewan babi, bukan 
hanya dagingnya saja yang tidak bisa dimakan, akan tetapi hampir keseluruhan 
tidak bisa digunakan, seperti kulit, tulang, minyak dan lainnya, serta 
menjelaskan perbedaan tekstur dan warna dari daging babi yang haram dengan 
daging hewan lainnya yang dihalalkan seperti sapi. Pemateri juga 
menginformasikan perkembangan produk-produk baru yang kekinian (viral), 


baik makanan, minuman, dan pakaian yang mengandung unsur (zat) yang 


Tingkat Literasi Halal Remaja dan Strategi Penguatannya.... 185 


Galuh Widitya 


diharamkan dalam Islam, seperti anggur merah, minuman kopi yang dicampur 
dengan rum (jenis alkohol) dan lain sebagainya. 

Kegiatan literasi ini dilakukan secara tatap muka, dengan menggunakan 
metode seminar dan roleplay. Berbagai studi kasus terkait produk-produk yang 
viral saat ini, dibahas oleh para narasumber untuk memberikan pemahaman 
yang lebih mendalam terkait materi yang disampaikan dan juga memberikan 
informasi terkini terkait makanan/minuman. Hal ini juga bertujuan untuk 
memberikan pengalaman kepada para partisipan sehingga materi lebih dapat 
diingat dalam benak para partisipan. Setelah metode pemaparan dengan 
ceramah dan roleplay selesai, para partisipan diberikan kesempatan untuk 
memberikan tanggapan dan pertanyaan terkait materi yang telah disampaikan. 

Antusiasme partisipan begitu terasa ketika memberikan berbagai 
pertanyaan yang dirasa masih mengganjal pikirannya. Hal-hal yang ditanyakan 
oleh partisipan ada yang terkait dengan pemahaman teori, pemahaman produk- 
produk yang belum bersertifikat halal, hukum transaksi modern hingga 
permintaan saran apabila menghadapi beberapa permasalahan dalam masalah 
kehalalan dan keharaman suatu produk. 

Tahapan posttest merupakan tahapan terakhir kegiatan pelaksanaan literasi 
gerakan gaya hidup halal. Tujuannya adalah sebagai alat ukur dan alat uji 
pemahaman para partisipan terhadap materi-materi yang telah dipaparkan. 
Pertanyaan-pertanyaan pada posttest ini menanyakan kembali seputar gaya 
hidup halal khususnya pada halal food dan halal fashion yang sebelumnya telah 
dipaparkan dan dijelaskan. Data hasil posttest menyebutkan nilai terendah 
partisipan adalah sebesar 60 dan nilai tertingginya adalah sebesar 100. Adapun 
nilai rata-rata posttest ini sebesar 90.00. 

Jika mengacu pada data pretest sebelum dilakukan seminar, maka dapat 
kita lihat telah terjadi kenaikan yang signifikan. Terjadi kenaikan dari nilai 
terendah partisipan, di mana sebelumnya nilai terendah adalah sebesar 40, pada 
posttest ini nilai terendah menjadi sebesar 60. Selain itu, nilai tertinggi partisipan 
juga mengalami kenaikan, yang sebelumnya nilai tertinggi adalah 90, maka nilai 
tertinggi setelah dilakukan seminar adalah 100. Lebih lanjut, rata-rata nilai 
posttest juga mengalami kenaikan, di mana sebelumnya nilai rata-ratanya adalah 
sebesar 77.50, dan setelah dilakukan seminar, nilai rata-rata partisipan naik 


menjadi sebesar 90.00 atau naik sebesar 12.5096. 


Strategi Penguatan Literasi Halal 

Selain mengadakan kegiatan seminar dan pelatihan untuk guru dan santri, 
peningkatan literasi halal di lembaga pendidikan dalam lingkungan pesantren 
juga dapat dilakukan dengan beberapa metode, di antaranya: 1) 


Mengintegrasikan pendidikan halal dalam kurikulum pengajaran pesantren. 


186 Tingkat Literasi Halal Remaja dan Strategi Penguatannya.... 


NAHNU: Journal of Nahdlatul Ulama and 
Contemporary Islamic Studies 
Vol.1, no.2 (2023), pp. 175-190 


Pesantren dapat memperkuat pemahaman tentang halal dengan menginsersikan 
materi pendidikan halal ke dalam system pembelajaran pesantren, baik langsung 
maupun tidak langsung. Kurikulum tersebut dapat mencakup aspek-aspek 
seperti hukum halal, etika halal, dan praktik halal dalam kehidupan sehari-hari. 
2) Mendorong kolaborasi. Pesantren dapat membangun kemitraan dengan 
organisasi-organisasi halal atau badan-badan sertifikasi halal untuk 
meningkatkan pemahaman tentang halal. Kolaborasi seperti ini dapat membantu 
pesantren dalam meningkatkan kualitas pendidikan halal yang mereka berikan. 
3) Menerapkan praktik halal dalam kehidupan sehari-hari. Pesantren dapat 
menerapkan praktik halal dalam kehidupan sehari-hari untuk membantu 
memperkuat pemahaman tentang konsep halal. Praktik halal ini dapat 
mencakup aspek seperti makanan, minuman, dan cara berpakaian. 4) 
Mengadakan kegiatan pendidikan halal. Pesantren dapat mengadakan kegiatan- 
kegiatan seperti seminar, diskusi, dan workshop untuk membahas topik-topik 
terkait halal. Kegiatan-kegiatan ini dapat melibatkan para ahli dan praktisi halal 
untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang topik tersebut. 
Dengan mengimplementasikan metode-metode tersebut, diharapkan pesantren 
dapat meningkatkan pemahaman tentang konsep halal di kalangan guru dan 
santri, serta menghasilkan lulusan yang memiliki pengetahuan yang lebih baik 
tentang konsep halal.?! 

Pesantren memainkan peran penting dalam edukasi halal di Indonesia 
karena sebagai lembaga pendidikan Islam yang memiliki peran sentral sebagai 
lembaga pengembangan keilmuan dan pembinaan karakter generasi muda.2 
Dalam lingkungan pesantren, para santri diajarkan untuk memahami ajaran 
agama Islam secara menyeluruh, termasuk dalam aspek kehalalan makanan dan 
minuman yang dikonsumsi. Dengan peran penting yang dimainkan oleh 
pesantren dalam edukasi halal, diharapkan masyarakat dapat semakin 
teredukasi tentang pentingnya konsumsi makanan dan minuman halal serta 
terbiasa dengan praktik halal dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini juga dapat 
meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kualitas makanan dan minuman 


yang dikonsumsi serta memajukan industri halal di Indonesia 


KESIMPULAN 
Setelah melakukan analisa mendalam terhadap semua data di atas, terdapat poin 


pokok yang menjadi temuan penting dalam penelitian ini, bahwa literasi halal, 


2 Faizul Abrori, Pariwisata Halal Dan Peningkatan Kesejahteraan. 
2 Dhinda Salsabillah, Dony Burhan Noor Hasan, “Peran Pesantren Annugayah Sebagai 


Destinasi Wisata Halal Berbasis Kearifan Lokal di Madura dalam Peningkatan 
Perekonomian Masyarakat,” Al-Musthofa: Journal Of Sharia Economics 4, no. 2 (2021). 


Tingkat Literasi Halal Remaja dan Strategi Penguatannya.... 187 


Galuh Widitya 


khususnya di kalangan anak-anak dan remaja, berpotensi ditingkatkan oleh 
pesantren. Melalui pembelajaran terstruktur, Pesantren dapat mendidik 
santrinya agar mempunyai pemahaman menyeluruh tentang konsep ekonomi 
halal. Sebagai indikator ketercapaian pada kegiatan gerakan gaya hidup halal ini, 
terdapat peningkatan signifikan pada pengetahuan peserta tentang gaya hidup 
halal dari rata-rata skor pretest 77,50 menjadi 90,00 atau pemahaman meningkat 
sebesar 12,50”o. Diharapkan, masyarakat menjadi terbiasa dengan praktik halal 
dalam kehidupan sehari-hari dan semakin teredukasi tentang pentingnya 
mengonsumsi makanan dan minuman halal karena besarnya peran pesantren 
dalam pendidikan halal. Selain itu, hal ini berpotensi memajukan industri halal 
Indonesia dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kualitas makanan 
dan minuman yang dikonsumsi. Namun demikian, dalam rangka mencapai 
tujuan tersebut, perlu adanya sinergi dan kerja sama semua elemen, mulai dari 
pemerintah, masyarakat, dan lembaga-lembaga keagamaan, khususnya 
komunitas pesantren selaku jangkar utama agen penguatan literasi ekonomi 
halal di Indonesia. Tanpa keberadaan dan sinergi semua lembaga di atas, cita- 
cita mengembangkan dan memajukan industri ekonomi halal di Indonesia kan 


sulit terwujud. Bahkan tidak menutup kemungkinan mustahil dilakukan. 


DAFTAR PUSTAKA 

Achmad Rofigi, Galuh Widitya Oomaro. Implementasi Sistem Jaminan Halal 
Pada Produk Olahan Kerupuk Amplang Desa Kertasada Kabupaten 
Sumenep”. Rizguna: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah 1, no. 2 (2022). 

Dhinda Salsabillah, Dony Burhan Noor Hasan. 'Peran Pesantren Annugayah 
Sebagai Destinasi Wisata Halal Berbasis Kearifan Lokal Di Madura Dalam 
Peningkatan Perekonomian Masyarakat'. Al-Musthofa: Journal Of Sharia 
Economics 4, no. 2 (2021). 

Dinar Bagja Pratama, Neneng Hartati. "Pengaruh Literasi Halal Dan Religiositas 
Terhadap Konsumsi Produk Halal Pada Mahasiswa di lingkungan UIN 
Sunan Gunung Djati Bandung”. Finansha-Journal of Sharia Financial 
Management 1, no. 2 (2020). 

Dwi Vita Lestari Soehardi, Andru Lumintang, Winanda Vathul Jannah, Adelia 
Khairun Nida. 'Pemberdayaan Masyarakat Melalui Edukasi Dan Literasi 
Gerakan Gaya Hidup HalaY. Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada 
Masyarakat 6, no. 3 (2022). 

Elza Rizkyana. 'industri halal fashion di kota pati: peluang dan tantangan'. Amal: 
jurnal ekonomi syariah 4, no. 2 (2022). 

Faizul Abrori. Pariwisata Halal Dan Peningkatan Kesejahteraan. Batu: Literasi 
Nusantara, 2020. 


188 Tingkat Literasi Halal Remaja dan Strategi Penguatannya.... 


NAHNU: Journal of Nahdlatul Ulama and 
Contemporary Islamic Studies 
Vol.1, no.2 (2023), pp. 175-190 


Fauzan Ra'if Muzakki. 'Konsep Makanan Halal Dan Thayyib Terhadap 
Kesehatan Dalam Al-Our'an (Analisis Kajian Tafsir Tematik ). PTIO, 
2020. 

Galuh Widitya Oomaro. 'Peneguhan Ketahanan Negara Melalui Penguatan 
Ketahanan Keluarga Dan Pendidikan Pranikah: Telaah Modal Sosial 
Pesantren'. Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars (AnCoMS) 
3, no. 1 (2019). 

Galuh Widitya Oomaro, Elisa Hermawati. “The Young Family's Consumption of 
Halal-Labeled Food Product in Sampang', Vol. 1. Madura, 2020. 
https://doi.org/10.21107/aciel.v1i2.83. 

Ikka Nur Wahyuny. “Pengembangan Modul Edukasi Literasi Keuangan Islam 
Dan Produk Halal Dengan “ADDIE”. Prosiding Seminar Pendidikan 
Ekonomi Dan Bisnis 3, no. 1 (2017). 

Junianto Sihaloho. 'Wapres: Potensi Industri Produk Halal dan Keuangan 
Syariah Sangat Besar. beritasatu.com. Accessed 9 October 2021. 
https://www.beritasatu.com/nasional/634035/wapres-potensi-industri- 
produk-halal-dan-keuangan-syariah-sangat-besar. 

Kathleen DeWalt, Billie DeWalt. Participant Observation: A Guide For Fieldworkers. 
United Kingdom: AltaMira Press, 2011. 

KN. Sofyan Hasan. 'Pengawasan Dan Penegakan Hukum Terhadap Sertifikasi 
Dan Labelisasi Halal Produk Pangan'. Jurnal Hukum IUS GUIA IUSTUM 
2, no. 22 (2015). 

Mirsa Astuti. 'Pengembangan Produk Halal Dalam Memenuhi Gaya Hidup 

Halal (Halal Lifestyle) . Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum 1, no. 1 (2020). 

Mohd Al'Ikhsan Ghazali. 'Mengglobalisasikan Sistem Piawaian Standard Halal 

Malaysia Di Peringkat Dunia'. Sains Humanika 5, no. 3 (2015). 

Muh. Zumar Aminuddin. “Sertifikasi Produk Halal: Studi Perbandingan 
Indonesia Dan Thailand. SHAHIH: Journal of Islamicate Multidisciplinary 1, 
no.1 (2016). 

Oomaro, Galuh Widitya. “Sertifikasi Halal Dalam Persepsi Konsumen Pada 
Produk Pangan Di Kabupaten Bangakalan 03/No.2 (Desember 2018). 
https://doi.org/10.35127/kbl.v3i2.3412. 

———. “Urgensi Partisipasi Pesantren Sebagai Pusat Edukasi Dan Moderasi 


Islam Dalam Percepatan Pariwisata Halal Di Indonesia'. Proceedings of 
Anmual Conference for Muslim Scholars, no. Series 1 (22 April 2018): 445—65. 
Robert Emerson, Rachel Fretz, Linda Shaw. Handbook of Ethnography: Participant 
Observation and Fieldnotes. London: Sage Publications, Inc, 2007. 
Safaah Restuning Hayati, Syah Amelia Manggala Putri. “Analisis Literasi Halal, 
Label Halal, Islamic Branding, Dan Religious Commitment Pada 


Tingkat Literasi Halal Remaja dan Strategi Penguatannya.... 189 


Galuh Widitya 


Pembelian Makanan Di Tsabita Halal Bakery. SHAHIH: Journal of 
Islamicate Multidisciplinary 6, no. 2 (2021). 

Ummah, Fiena Saadatul. “Modernisasi Pendidikan melalui Implementasi 
Manajemen Mutu di Kalangan Pesantren Nahdlatul Ulama di Madura'. 
NAHNU: Journal of Nahdlatul Ulama and Contemporary Islamic Studies 1, no. 
1 (2023). 


190 Tingkat Literasi Halal Remaja dan Strategi Penguatannya.... 


NAHNU: Journal of Nahdlatul Ulama and 
Contemporary Islamic Studies 
Vol.1, no.2 (2023), pp. 191-204 


Analisis Ancaman Perubahan Nilai-Nilai 
Pesantren di Tengah Kawasan Padat Kontrakan 
Pendatang di Tasikmalaya 


OFazrian Noor Romadhon 
Pascasarjana Universitas Jenderal Soedirman 
@noorfazrian7@gmail.com 


"Korespondensi: noorfazrian7@gmail.com 


Info Artikel Abstrak 


This research examines changes in the values of Islamic boarding sehools at the 
As-Salam Islamic boarding school in tbe middle of a dense area of residential 
Tenants" to find out in-depth and descriptively about changes in the values of 
Islamic boarding schools in tbe middle of a densely rented area of immigrants. 
The research method used is descriptive gualitative with informant selection 
technigues of purposive and snowball sampling. The research results show that 
the As-Salam Islamic Boarding School, located in tbe middle of the migrant- 
Dikirim: 21 September 2023 rented area, has experienced changes in value and other ways. The As-Salam 
Rerisi: 06 Oktober 2023 Islamic Boarding School must immediately improve its efforts to respond to these 
Pat 1 Lana Ka changes. One applies the principle of al muhafadzatu 'ala al godim wa al 
: akbdu bi al Jadid al Ashlah, namely preserving good old traditions and 
adopting new and better things. In this sense, tbe As-Salam Islamic Boarding 

School combines demands for change, traditions, and values. 


Penelitian ini mengkaji perubahan nilai-nilai pesantren di Pondok 
Pesantren As-Salam di tengah Kawasan padat Kontrakan 
Pendatang, dengan tujuan melakukan deskripsi secara mendalam 
tentang perubahan nilai-nilai pesantren di tengah kawasan padat 
kontrakan padat pendatang. Metode penelitian yang digunakan yaitu 
kualitatif deskriptif dengan teknik pemilihan informan purposive 


kernikamak sampling dan snowball sampling. Hasil penelitian menunjukkan Pondok 
Pesantren, Perubahan Nilai, Pesantren As-Salam yang terletak di tengah kawasan kontrakan 
Kawasan padat pendatang, telah mengalami perubahan-perubahan, baik nilai, tradisi 


ataupun hal lainnya. Pondok Pesantren As-Salam harus segera 
berbenah upaya merespons berbagai perubahan-perubahan tersebut. 
Salah satunya dengan menerapkan prinsip al muhafadzatu 'ala al godim 
wa al akhdu bi al jadid al ashlah, yaitu melestarikan tradisi lama yang 
baik dan mengambil hal baru yang lebih baik. Dalam artian, Pondok 
Pesantren As-Salam perlu mengombinasikan kemampuannya untuk 
dapat menyikapi setiap perubahan sekaligus berusaha 
mempertahankan setiap tradisi yang masih tergolong baik dan 
relevan. 


Perubahan Nilai-Nilai Pesantren di Tengah... 191 


Fazrian Noor 


PENDAHULUAN 
Di tengah derasnya arus globalisasi saat ini, pesantren masih tetap aktif 


mengambil peran dan menjadi salah satu lembaga keagamaan yang konsisten 
mengajarkan dan mengembangkan ilmu agama (Islam). Meski umurnya sudah 
tergolong tua dan klasik, pesantren sampai sekarang secara nyata dan jelas 
berhasil menjalankan fungsi utamanya, yakni fungsi dakwah keagamaan 
sekaligus fungsi melakukan pengajaran melalui pendidikan, baik formal 
maupun nonformal." Atas dasar kenyataan ini, cukup logis kiranya jika 
dikatakan bahwa pesantren merupakan satu-satunya lembaga klasik dan 
tradisional di Indonesia yang terbukti memiliki mekanisme bertahan cukup kuat 
dari gempuran arus modernisasi dan globalisasi, yang dari waktu ke waktu kian 
masif dan cepat.” 

Disadari atau tidak, pesantren telah menjadi simbol realitas keaslian 
institusi pendidikan (keagamaan) di Indonesia, pesantren memiliki sarat nilai 
dan tradisi leluhur yang melekat kuat dalam masa perjalanan sejarahnya.” 
Pesantren hingga sampai saat ini masih tetap ada dan diakui oleh negara sebagai 
salah satu bentuk lembaga pendidikan di Indonesia. Secara umum, pesantren 
adalah lembaga pendidikan yang dipimpin dan diasuh oleh kyai yang berada 
dalam satu kompleks. Sejauh ini, banyak kalangan mengidentifikasi pesantren 
sebagai institusi pendidikan klasik yang identik dengan tiga unsur, meliputi: 
Pertama, mesjid yang berfungsi sebagai pusat pengajaran, Asaman, asrama yang 
berfungsi sebagai tempat tinggal santri, Ketiga, kitab kuning yang berfungsi 
sebagai buku ajar wajib atau pegangan. Ketiga hal di atas, merupakan ciri khas 
secara umum berdirinya suatu pesantren terlepas dari maraknya jenis-jenis 
pesantren yang bermunculan pada saat ini. 

Di tengah perkembangan berbagai aspek, pesantren berupaya untuk 


menyelaraskan dan bersinergi dengan berbagai perkembangan guna 


IMasud, Abdurrahman, dkk. (2002). Dinamika Pesantren dan Madrasah. Yogyakarta: 
Pustaka Pelajar. Hal 40. 

?Samsul Arifin, Ummi Khairiyah, and Minhaji Minhaji, “A Portrait of the Sakinah Family 
in Manuscript Texts by Women Scholars from the Pesantren', Jurnal Harkat: Media 
Komunikasi Gender: Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender, 15(1), 2019DO - 
10.15408/Harkat. V1511.13441, 26 November 2019, 
http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/psga/article/view/13441. 

3Abdul fatah and Rohandi Rohandi, Rekonstruksi Pesantren Masa Depan Dari Tradisional, 
Modern Hingga Post Modern, Cet. I (Jakarta: Listafarika Putra, 2001). 

4Bisri, A Mustofa. (2010). Kompensasi Kumpulan Tulisan A. Mustofa Bisri. Jawa Tengah: 
MataAir Publishing. Hal 196. 


192 Perubahan Nilai-Nilai Pesantren di Tengah... 


NAHNU: Journal of Nahdlatul Ulama and 
Contemporary Islamic Studies 
Vol.1, no.2 (2023), pp. 191-204 


mempertahankan eksistensinya” Akan tetapi, seiring penyelarasan tersebut, 
tidak dapat dipungkiri pesantren sering kali mengalami degradasi nilai-nilai 
yang berdampak pada santri hingga masyarakat sekitar. Di antara penyebabnya 
yaitu, keadaan sosial, keadaan politik, hingga perkembangan teknologi. 
Termasuk juga keadaan yang mendorong terjadinya perubahan sosial di dunia 
pesantren adalah semakin bertumbuhnya populasi pendudukan pemukiman 
warga. 

Pada batasan-batasan tertentu, kian bertambah besarnya populasi 
penduduk dan pemukiman warga, kal tersebut tentu menjadi tantangan 
tersendiri bagi pesantren. Tuntutan pembangunan yang cepat dan arus 
modernisasi yang sudah tak terbendung lagi, sedikit banyak akan 
mempengaruhi pesantren baik pada penetapan kurikulum pengajarannya 
maupun pada aspek kelembagaannya. Hingga muncul persoalan, apakah 
kurikulum pesantren harus dilebur dengan tuntutan zaman sekarang atau justru 
harus mempertahankan ciri khasnya.' Di Indonesia, keberadaan pesantren 
hampir dapat dengan mudah dijumpai di beberapa wilayah, tidak terkecuali di 
Kota Tasikmalaya? Kota Tasikmalaya yang dikenal dengan julukan kota santri 
dibuktikan dengan banyaknya pesantren-pesantren yang berdiri di daerah 
Tasikmalaya dan dihuni oleh berbagai macam santri yang mengaji di pesantren- 
pesantren. Tidak sedikit pula, santri tersebut berasal dari berbagai daerah di 
Indonesia guna mesantren sambil menempuh sekolah formal di Kota 
Tasikmalaya.” 

Istilah sekolah sambil mesantren menjadi salah satu istilah yang sering 
digunakan oleh santri pendatang pada umumnya. Istilah tersebut bermakna 
seorang ataupun sekelompok santri yang mengenyam pendidikan formal 
(SMP/SMA/PT) sambil mondok dan mengaji di pesantren. Istilah ini 


mengemuka, setelah satu dari banyaknya pesantren mulai mengintegrasikan 


5Zainal Arifin, "Budaya Pesantren Dalam Membangun Karakter Santri', Al Oodiri : Jurnal 
Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan 6, no. 1 (13 January 2016): 1-22, 
http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/godiri/article/view/1158. 
SZamakhsyari Dhofier. (2011). Tradisi Pesantren. Jakarta: LP3ES. Hal 75. 

7Ahmad Faujih, Sejarah Pesantren dan Tradisi Pendidikan Islam di Indonesia', Jurnal Al- 
Fikrah 2, no. 1 (2022): 13. 

$SAkramun Nisa Harisah, “Pesantren Sebagai Lembaga Dakwah Perubahan Sosial 
Budaya', Al-Riwayah: Jurnal Kependidikan 12, no. 1 (13 April 2020): 1-22, 
https://doi.org/10.47945/al-riwayah.v12i1.268. 

?Amin Mudzakkir, 'Konservatisme Islam dan Intoleransi Keagamaan di Tasikmalaya”, 
Harmoni 16, no. 1 (30 June 2017): 57—74, https://doi.org/10.32488/harmoni.v16i1.56. 


Perubahan Nilai-Nilai Pesantren di Tengah... 193 


Fazrian Noor 


pendidikan formal dengan pendidikan pesantren.'? Berawal dari integrasi 
pendidikan formal dan pesantren tersebut, nilai-nilai pesantren sedikit banyak 
mengalami perubahan yang berdampak bagi santri, pesantren, hingga kyai. 
Perubahan tersebut pula yang menyebabkan pesantren saat ini mengalami 
sejumlah persoalan dan problem yang cukup pelik." Salah satu pesantren yang 
menerapkan sistem integrasi pendidikan formal dan pendidikan keagamaan 
yaitu Pondok Pesantren As-Salam. Pesantren tersebut berada di Jalan Peta 
Gunung Roay1 RT 03 RW 14, tepatnya di kawasan padat kontrakan pendatang, 
dan diapit oleh dua kampus negeri dan swasta, yaitu Universitas Siliwangi dan 
Universitas Perjuangan. Itulah sebabnya, hal wajar jika mayoritas santri yang 
belajar di sana merupakan mahasiswa dari dua kampus tersebut. 

Uniknya, sistem pendidikan di pesantren tersebut menyesuaikan dengan 
sistem pendidikan formal sesuai dengan kampus yang berdekatan. Bahkan tidak 
jarang, para santri lebih memilih meninggalkan kewajiban di pesantren dan aktif 
di kegiatan kampus ketimbang aktif di pesantren. Tidak sedikit pula, para santri 
yang mondok beralasan untuk menghemat anggaran akomodasi ketimbang sewa 
kontrakan. Yang menjadi tantangannya yaitu pesantren As-Salam merupakan 
satu-satunya pondok pesantren yang berada di wilayah Gunung Roay yang 
diapit dua kampus ternama dan berlokasi di wilayah padat kontrakan 
pendatang. Hal tersebut tentu sedikit banyak akan memberi dampak dan 
pengaruh, baik intern maupun ekstern. 

Dalam konteks kajian ini, dampak dan pengaruh inilah yang hendak diuji 
dan dicari tahu oleh kajian ini. Untuk menjawab persoalan ini, setidaknya 
terdapat dua pertanyaan penelitian yang perlu diajukan dalam kajian ini, yaitu: 
Bagaimana realitas keberadaan pesantren As-Salam di tengah kawasan 
kontrakan padat pendatang? Apakah keberadaan kawasan kontrakan padat 
yang ada di lingkungan pesantren As-Salam memberi dampak atau pengaruh 
terhadap sistem nilai yang selama ini diterapkan di pesantren setempat, baik 


nilai budaya, nilai moral, dan khususnya nilai agama? 


Metode Penulisan 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
penelitian kualitatif. Sebagaimana dijelaskan oleh banyak tokoh, penelitian 
kualitatif adalah penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan 
fenomena serta kausalitas hubungan-hubungannya. Tujuan penelitian kualitatif 


adalah menggali, menelusuri dan mencari tahu fenomena sosial tertentu 


1Bawani, Imam. (1993). Tradisionalisme dalam Pendidikan Pesantren. Surabaya: al-Ikhlas. 
Nafi, M. Dian ed. 2007. Praksis Pembelajaran Pesantren. Yogyakarta: ITD. 


194 Perubahan Nilai-Nilai Pesantren di Tengah... 


NAHNU: Journal of Nahdlatul Ulama and 
Contemporary Islamic Studies 
Vol.1, no.2 (2023), pp. 191-204 


sehingga dapat menyajikan sisi alamiah persoalan atau fenomena yang dikaji. 
Pada penelitian ini, fenomena yang dimaksud dalam konteks kajian ini adalah 
perubahan sosial pesantren yang ada di tengah masyarakat pemukiman padat. 
Adapun untuk jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan 
data sekunder. Data primer terdiri dari data observasi dan data penelitian hasil 
wawancara bersama informasi, baik informan kunci maupun pendukung. 
Adapun jenis data sekunder terdiri dari data-data kepustakaan, data 
dokumentasi lapangan, dan data statistika berupa jumlah santri yang ada di 
pesantren As-Salam. 

Adapun untuk tekniknya, teknik pengambilan data dalam penelitian ini 
menggunakan metode purposive dan snowball sampling. Selain itu, juga terdapat 
kegiatan wawancara, observasi serta kajian dokumentasi. Model analisa data 
yang digunakan adalah teknik analisa Miles dan Huberman. Milen dan 
Huberman dalam Sugiyono (2017) menyebutkan tiga tahap analisa data, yakni 
reduksi data, penyajian data, terakhir adalah penarikan kesimpulan." 
Berdasarkan subjek dan lokasi penelitiannya, penelitian ini dilaksanakan di 
Pondok Pesantren As-salam yang beralamat di jalan Peta Gunung Roay I RT. 03 
RW 14 Kelurahan Kahuripan, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya. 


TEMUAN DAN PEMBASAHAN 

Sejarah dan Profil Pondok Pesantren As-Salam 

Pondok Pesantren As-Salam atau biasa disebut dengan Pondok Pesantren As- 
Salam merupakan pondok pesantren salafiyah yang didirikan oleh Alm. KH. 
Abdul Wahid. Letaknya berada di Jl. Peta Gunung Roay I RT 03/ RW 14 
Kelurahan Kahuripan Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya. Lebih tepatnya, 
pesantren ini diapit oleh dua kampus berdampingan yaitu Universitas Siliwangi 
dan Universitas Perjuangan. Saat ini, pesantren As-Salam dipimpin oleh Hj. Iis 
Siti Nurlatifah, S.Sos, selaku penerus estafet pesantren dan sekaligus merupakan 
putri Alm. KH. Abdul Wahid. 

Terkait kapan pastinya pesantren ini berdiri, dirinya mengaku tidak tahu 
pasti kapan Pondok Pesantren As-Salam resmi berdiri. Menurutnya, Pondok 
Pesantren As-Salam berdiri saat Universitas Siliwangi masih berstatus swasta 
hingga saat ini. Hanya saja, secara sosiologis, awal berdirinya Pondok Pesantren 
As-Salam saat itu didorong oleh keinginan untuk memfasilitasi masyarakat 
sekitar yang ingin mengaji serta memperdalam kajian-kajian agama. Akan 
tetapi, karena letaknya berdekatan dengan kampus, secara berangsur-angsur 
mulailah banyak mahasiswa yang lebih memilih kuliah sambil mondok di 


2Norman K.Denzin, Handbook of Jualitative Research (London: Sage Publication, 1994). 
13Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D (Bandung: Alfabeta, CV, 
2017). 


Perubahan Nilai-Nilai Pesantren di Tengah... 195 


Fazrian Noor 


pesantren. Saat itu pula, kuantitas santri Pondok Pesantren As-Salam berangsur- 
angsur bertambah meski memang tidak signifikan. Pada saat ini, Pondok 
Pesantren As-Salam memiliki 80 santri dengan rincian 60 santri putri dan 20 
santri putra. Mereka berasal dari berbagai daerah. Namun mayoritas berasal 
dari Kabupaten Tasikmalaya. Pascameninggalnya KH. Abdul Wahid, Pondok 
Pesantren As-Salam sudah mengalami dua pergantian pimpinan, di antaranya 
KH. Abdul Wahid, KH. Irin Sobirin, dan yang sekarang yaitu KH. Abdul 
Hamid. Pada saat ini, Pondok Pesantren As-Salam diasuh oleh KH. Abdul 
Hamid beserta istrinya, Hj. Iis Siti Nurlatifah, S.Sos. 


Setting Sosial Pesantren As-Salam 

Pondok Pesantren As-Salam terletak di kawasan padat kontrakan yang 
beralamat di Jl. Peta Gunung Roay I RT 03/ RW 14 Kelurahan Kahuripan 
Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya. Pondok Pesantren As-Salam memiliki 6 
kamar santri putra, 8 kamar santri putri, 2 kamar mandi santri putra, 2 kamar 
mandi santri putri, serta 1 mesjid Jamik yang berfungsi sebagai pusat kegiatan 
santri, baik ibadah maupun pendidikan. Pada tahun 2022, Pondok Pesantren As- 
Salam memiliki madrasah yang sering dipakai untuk mengaji. Akan tetapi, 
karena kuantitas santri putri semakin bertambah, maka madrasah dijadikan 
kamar untuk santri putri. Sebagai penggantinya, tempat mengaji kini beralih ke 
mesjid Jamik dan rumah Kyai. Meskipun demikian, Hj. Iis Siti Nurlatifah 
mengakui bahwa saat ini pihak pesantren membutuhkan donatur dana dari 
berbagai pihak untuk melanjutkan pembangunan kamar santri putri yang hingga 
saat ini masih sangat terbatas dan minim. 

Guna menyiasati kondisi tersebut, pihak pesantren menerapkan sejumlah 
kebijakan guna mendorong agar proses pembangunan pesantren tetap berjalan. 
Satu di antaranya adalah dengan menerapkan iuran wajib kepada semua santri 
yang belajar di pesantren As-Salam, baik santri yang menetap maupun tidak. 
Mengingat mayoritas santri yang belajar di pesantren As-Salam adalah 
mahasiswa, maka iuran ini diberlakukan sekali dalam setiap tahunnya, bukan 
setiap semester. Hal ini bertujuan supaya tidak membebani keuangan santri. 
Selain itu, agar pembangunan fasilitas pesantren dapat berjalan lebih maksimal, 
pihak pesantren juga menerapkan strategi filantropi, yakni menyebarkan 
proposal pengadaan pembangunan ke sejumlah lembaga dan institusi, baik 


negeri maupun swasta. 


Struktur Kepengurusan di Pondok Pesantren As-Salam 
Sebagaimana lembaga pesantren pada umumnya, Pondok Pesantren As-Salam 
menjalankan proses dan kegiatan sosial keagamaan dan pendidikan melalui tata 


kelola kelembagaan yang teratur dan jelas. Untuk mencapai ke arah sana, 


196 Perubahan Nilai-Nilai Pesantren di Tengah... 


NAHNU: Journal of Nahdlatul Ulama and 
Contemporary Islamic Studies 
Vol.1, no.2 (2023), pp. 191-204 


pesantren memberlakukan kebijakan khusus dalam bentuk struktur 
kepengurusan, mulai dari kepengurusan di bidang kepesantrenan hingga 
kependidikan. Hanya saja memang, sebagaimana lembaga pesantren tradisional 
di Indonesia pada umumnya, struktur kepengurusan di pesantren tersebut tidak 
bersifat kaku dan formal, karena dominannya, dalam banyak kegiatan dan 
operasional kegiatan sosial keagamaan dan pendidikan pesantren, tugas, peran, 
dan fungsi kepengurusan lebih banyak dijalankan dan dilakukan oleh para 
petinggi pesantren, dalam hal ini adalah nyai dan kiai selaku pengasuh di Pondok 
Pesantren As-Salam. 

Terkait ini, Hj. Iis mengakui bahwasanya terstruktur kepengurusan yang 
ada di Pondok Pesantren As-Salam belum sepenuhnya berjalan maksimal. 
Semua proses dan bentuk kepengurusan dilakukan secara tradisional, dengan 
mengacu pada keberadaan dan peran para pengasuh yang ada. Kalaupun harus 
mendatangkan tenaga sumber daya manusia lainnya, itu hanya sebatas pada 
kegiatan tertentu saja. Hal tersebut dikarenakan, Pondok Pesantren As-Salam 
hanya diasuh oleh Hj. Iis beserta suaminya, KH. Abdul Hamid. Begitu pula 
dengan tenaga pengajarnya. Di setiap waktu mengaji, Hj. Iis beserta suaminya 
sering bergiliran untuk mengisi pengajian. Terkhusus dalam kajian Tilawati 
Ouran, pihak pesantren biasanya mendatangkan salah seorang OUori yang 


berbeda-beda untuk senantiasa mengajar sesuai panggilan pesantren. 


Sistem Pendidikan di Pondok Pesantren As-Salam 
Sistem pembelajaran yang diterapkan di Pondok Pesantren As-Salam, lebih 
menitikberatkan pada kajian-kajian kitab tafsir. Tujuannya yaitu untuk 
memahami kandungan-kandungan Al-Ouran secara lebih intensif. Akan tetapi, 
selain itu juga terdapat pembelajaran lain berupa kajian kitab-kitab kuning, 
sebagaimana lazim diajarkan di dunia pesantren pada umumnya. Pada tataran 
praktiknya, kajian kitab kuning di pesantren As-Salam lebih difokuskan untuk 
mengajarkan dan memperkuat nilai karakter santri, dalam konteks ini adalah 
pendidikan nilai dan etika. Beberapa kitab kuning yang diajarkan di sini adalah 
kitab hikam, ta'lim muta'alim, safinah, dan kitab lain yang sejenis dengannya. Guna 
menunjang pengetahuan dan pemahaman santri terhadap kita kuning, pihak 
pesantren juga mengajarkan ilmu alat semisal imriti, nahwu, alfiah, dan sejenisnya. 
Sebagaimana pesantren pada umumnya, pesantren  As-Salam 
memberlakukan kegiatan wajib bagi semua santri yang belajar di sana. Kegiatan 
wajib di sini mencakup program madrosiyah (pendidikan) dan program ubudiyah 
(ibadah). Masuk katagori madrosiyah di sini adalah kegiatan pendidikan di 
sekolah dan kegiatan ngaji kitab langsung ke pengasuh, sedangkan kegiatan 
ubudiyah lebih cenderung berupa kegiatan ibadah dan ritual semisal salat lima 
waktu ke mesjid (lihat Tabel. 1). 


Perubahan Nilai-Nilai Pesantren di Tengah... 197 


Fazrian Noor 


Tabel 1. Jadwal Mengaji Pondok Pesantren As-Salam 


Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu 
Ba'da Hikam Hikam Hikam Hikam Barjanji Hikam Ouratul 
Subuh Uyun 
Ba'da Imriti Alfiah Nahwu Shorof - Nahwu Imriti 
Ashar 
Ba' da Tafsir Tafsir Tafsir Tafsir Tafsir Tafsir Tafsir 
Maghrib 
Ba'da Isya Kaelani Safinah Kaelani Muhadloroh Barjanji Kaelani Kaelani 


Sumber, dokumentasi lapangan 


Metode pengajaran yang diterapkan di Pondok Pesantren As-Salam yaitu 
metode bandongan. Zamakhsyari Dhofier dalam Hannan (2022) menjelaskan 
bahwa metode utama sistem pengajaran dilingkungan pesantren ialah sistem 
bandongan atau sering kali disebut sistem weton. Dalam sistem ini sekelompok 
murid mendengarkan guru membaca, menerjemahkan, menerangkan, bahkan 
sering kali mengulas buku-buku Islam dalam bahasa Arab.4 Tentu ulasan dalam 
buku-buku bahasa Arab tingkat tinggi diberikan kepada kelompok mahasiswa 
senior, yang secara kemampuan dan pengetahuan dinilai telah cukup menguasai 
ilmu-ilmu dasar. Kelompok mahasiswa khusus ini disebut kelas musyawarah, di 
mana kegiatan wajib mereka adalah membedah dan mengkaji kitab kuning 
secara mandiri. 

Berdasarkan penelusuran data lapangan, salah satu problem yang 
menjadi kendala pada pembelajaran dan pengajaran di Pondok Pesantren As- 
Salam, seringnya santri mengalami kendala dan kesulitan menelaah dan 
mengkaji materi pembelajaran yang diberikan pesantren, khususnya materi kitab 
kuning. Demikian karena, pada banyak kegiatannya, santri kerap kali dituntut 
untuk bisa membaca dan memahami muatan materi kitab kuning secara 
mandiri, tanpa lebih dahulu diimbangi oleh pendampingan dan pembelajaran 
secara intens. Kasus semacam ini kerap dijumpai, khususnya di kalangan santri 
baru. Mereka minim waktu dan kesempatan mempelajari dan mendalami materi 
kitab dari bawah secara berjenjang, sehingga menyebabkan mereka kewalahan, 
bahkan kesulitan untuk bisa mencerna dan memahami materi pembelajaran 


secara baik dan maksimal. 


4 Abd Hannan, 'Sinergi Kearifan Lokal dan Pendidikan Pondok Pesantren: Strategi 
Meredam Isu Ekstremisme di Madura', Asketik: Jurnal Agama dan Perubahan Sosial 6, no. 2 
(2022). 


198 Perubahan Nilai-Nilai Pesantren di Tengah... 


NAHNU: Journal of Nahdlatul Ulama and 
Contemporary Islamic Studies 
Vol.1, no.2 (2023), pp. 191-204 


Tradisi dan Ritual Keagamaan di Pesantren As-Salam 

Dalam konteks sosial keagamaan di Indonesia, pesantren sebagai lembaga 
keislaman paling klasik dan lama di Indonesia dikenal banyak kalangan sebagai 
institusi keagamaan tradisional yang kental dengan ragam ritual. Berbagai 
macam ritual keislaman popular yang selama ini ada di segala penjuru di 
Indonesia, hampir semuanya dapat ditemukan dan ada di dunia pesantren.' 
Kenyataan inilah sekaligus menjadi variabel penjelas dan penguat mengapa di 
banyak kesempatan dan kajian akademis, pesantren sering kali diidentifikasi 
sebagai lembaga keagamaan yang kental dengan nilai-nilai dan praktik ritual 
agama klasik. Pada skala yang lebih luas, nilai praktik tradisionalisme 
keagamaan pesantren tidak hanya ada dimensi ritual keagamaannya saja, namun 
lebih darinya, juga dapat ditemukan dan dijumpai pada dimensi lainnya semisal 
pendidikan, nilai dan norma yang berkembang di dalamnya." 

Pertanyaan besarnya sekarang, bagaimana dengan realitas ritual dan 
tradisi sosial keagamaan yang berkembang di lingkungan Pondok Pesantren As- 
Salam? Seperti halnya kebanyakan pesantren di Indonesia saat ini, Pondok 
Pesantren As-Salam hingga hari ini tetap memegang teguh setiap tradisi 
keagamaan yang selama ini dikenal lahir dan tumbuh berkembang di pesantren. 
Ada banyak tradisi sosial keagamaan yang saat ini dipraktikkan di Pondok 
Pesantren As-Salam, beberapa di antaranya adalah ritual agama barzanji atau 
diba'an,8 muhadlarah,? yasinan,8 ngaliwet,? serta peringatan acara-acara besar 
lainnya. Deretan acara ritual keagamaan tersebut merupakan kegiatan wajib 
yang diberlakukan kepada semua santri yang belajar dan tinggal menetap di 
Pesantren As-Salam. Bahkan, meskipun saat ini mayoritas pesantren di Indonesia 


Tengah berinvolusi dan menerapkan sistem pendidikan modern dan 


15 Syamsul A'dhom, 'Sistem pendidikan Pesantren Tradisional dalam Era Moderr', Jurnal 
Pusaka, 2015, 11. 

16 Zainal Alim, 'Pergeseran Orientasi Kelembagaan Pesantren Di Madura Dalam 
Perspektif Kiai Bangkalan', Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education 
Studies) 4, no. 2 (2 November 2016): 249—70, https://doi.org/10.15642/jpai.2016.4.2.249-270. 
7 A Idhoh Anas, Kurikulum dan Metodologi Pembelajaran Pesantren', Cendekia: Jurnal 
Kependidikan — dan — Kemasyarakatan — 10, no. 1 (1 June 2012): 29, 
https://doi.org/10.21154/cendekia.v10i1.400. 

18 Barjanjildeba yaitu membacakan shalawat-shalawat kepada Nabi. Biasanya diiringi 
dengan tabuhan rebana untuk menambah semarak suasana. 

19 Muhadlarah yaitu latihan pidato atau berbicara di depan umum dengan tema yang 
sudah ditentukan 

20 Yasinan yaitu membaca surat Yaasin pada setiap malam Jumat 

?1 Memasak nasi liwet bersama dengan menggunakan alas daun pisang. Ngaliwet 


dilakukan untuk memupuk rasa kerjasama, kebersamaan, dan kesederhanaan 


Perubahan Nilai-Nilai Pesantren di Tengah... 199 


Fazrian Noor 


kurikulumnya yang semakin berkembang dan kekinian, Pesantren As-Salam 
tetap menjadi kegiatan keagamaan tersebut sebagai bagian dari ritual atau tradisi 


keagamaan sehari-hari. 


Eksistensi Pesantren As-Salam di Tengah Kawasan Padat Kontrakan 

Harus diakui, seiring semakin padatnya kawasan di lingkungan sekitar 
pesantren, itu sedikit banyak telah melahirkan perubahan dari waktu ke waktu, 
mulai perubahan di level nilai kehidupan pesantren, tradisi, maupun perubahan 
di level perilaku dan sosial santri sehari-hari. Terlebih, Pondok Pesantren As- 
Salam merupakan satu-satunya pondok pesantren yang sampai saat ini ada di 
sekitar wilayah tersebut. Kondisi ini mengundang kekhawatiran dari segenap 
komunitas pesantren, terutama dari kalangan pimpinan. Apalagi, ada 
kecenderungan eksistensi pesantren As-Salam mengalami pelemahan, hal ini 
tergambar jelas dari jumlah santri yang setiap tahunnya cenderung berkurang 
dan sedikit. (Lihat: tabel. 2). 


Tabel 2. Perbedaan Pondok Pesantren As-Salam Dulu dan Sekarang 


Waktu Lampau Waktu Sekarang 


Pesantren menjadi rujukan awal Pesantren menjadi pilihan sekian dan 
pendatang untuk menimba ilmu terkesampingkan melihat maraknya 
agama di samping kuliah kontrakan-kontrakan baru di sekitar 

pesantren dengan harga dan fasilitas 


yang kompetitif 


Biaya yang dikenakan pesantren Biaya yang dikenakan pesantren tidak 
seimbang dengan fasilitas sesuai dengan fasilitas bahkan lebih 
mahal. Sehingga tidak sedikit santri 
yang pindah dan memilih kontrakan 
dikarenakan setiap tahun biaya iuran 


sering naik 


Sumber: Dokumentasi lapangan 


Menurut Hj. Iis dan beberapa santri yang penulis wawancarai, mereka 
mengakui bahwa keberadaan kontrakan yang dari waktu ke waktu semakin 
padat dan bertambah luas memberikan pengaruh cukup signifikan terhadap 
keberadaan pesantren. Dampak paling besar adalah semakin derasnya arus 
perubahan sosial di tengah masyarakat dan merebaknya kebudayaan 'moderr'. 
Kondisi geografis pesantren yang berdampingan dekat dengan kehidupan dan 
pergaulan dunia kampus, sedikit banyak telah menggeser pola dan perilaku 


santri sehari-hari. Selain itu, pada saat bersamaan, tidak maksimalnya fasilitas, 


200 Perubahan Nilai-Nilai Pesantren di Tengah... 


NAHNU: Journal of Nahdlatul Ulama and 
Contemporary Islamic Studies 
Vol.1, no.2 (2023), pp. 191-204 


sarana dan prasarana pesantren, mulai dari asrama hingga gedung sekolah, turut 
menjadi penyebab melemahnya daya tahan pesantren. Kebijakan penarikan 
iuran tahunan yang dikenakan kepada santri oleh pesantren berdampak 
langsung terhadap melemahnya atensi dan animo masyarakat. Mereka lebih 
memilih tinggal di tempat kontrakan, meskipun dengan biaya relatif tinggi 


namun dengan ketersediaan fasilitas lebih memadai dan baik. 


Perubahan Pesantren di Tengah Perguruan Tinggi 

Berada di tengah perguruan tinggi negeri dan swasta, sejatinya menjadi nilai 
tambah tersendiri bagi pesantren. Dengan berdekatan dengan perguruan tinggi, 
pesantren As-Salam dapat menjadi tempat 'berdiam' mahasiswa guna 
menyiasati harga sewa kos dan kontrakan yang relatif mahal. Hanya di satu sisi, 
disadari atau tidak, keterikatan mahasiswa dengan kegiatan akademik di 
perguruan tinggi secara langsung membawa dampak tersendiri bagi pesantren.? 
Itulah mengapa, di banyak kesempatan, santri di As-Salam cenderung 
memprioritaskan aktivitas di kampus daripada di pesantren. Singkat kata, bagi 
kebanyakan santri As-Salam, kegiatan kampus ada primer, sebaliknya, program 
pesantren cenderung belakangan. 

Terkait ini, sejumlah santri yang penulis wawancarai mengaku lebih 
mendahulukan kegiatan kampus, baik ekstra maupun intra, dibandingkan 
dengan kegiatan di pesantren. Setidaknya, terdapat tiga faktor penyebab 
mengapa kebanyakan santri di As-Salam lebih memilih mendahulukan kampus 
daripada pesantren, yaitu: Pertama, adanya pandangan yang cenderung 
memahami pesantren sekadar sebagai penyeimbang ilmu dunia. Kedua, 
peraturan di perguruan tinggi jauh lebih mengikat dan berdampak langsung 
pada kebutuhan administrasi semisal nilai, sedangkan di pesantren cenderung 
longgar. Ketiga, pesantren terkesan longgar karena tidak diimbangi oleh sistem 
administrasi dan regulasi yang jelas dan kuat. Pihak pesantren pun tidak 
menerapkan hukuman ataupun aturan tertulis yang harus ditaati oleh seluruh 
santri, sehingga menyebabkan santri mudah lengah dan membelakangi 
kewajiban pesantren. Berdasarkan penelusuran data lapangan, hingga penelitian 
ini dibuat, pesantren As-Salam belum memiliki aturan khusus yang mengatur 
secara jelas kegiatan santri selama tinggal dan berada di pesantren.” Tidak ada 
mekanisme 'hukuman' bagi santri yang absen dan melanggar kegiatan 


pesantren, kecuali sekadar peringatan dan himbauan semata. 


2Oomar, Mujamil. (2002).Pesantren, Dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi 
Institusi. Jakarta: Erlangga. 
2Daulay, Haydar Putra. (2001). Historisitas dan Eksistensi Pesantren, Sekolah, dan Madrasah. 
Yogyakarta: Tiara Wacana. 


Perubahan Nilai-Nilai Pesantren di Tengah... 201 


Fazrian Noor 


Strategi Pesantren As-Salam dalam Menyikapi Perubahan 

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh semua pesantren di Indonesia 
saat ini adalah bagaimana menjawab adanya perubahan sosial yang saat ini 
tengah menghinggapi seluruh elemen masyarakat di penjuru Indonesia.“ 
Semakin pesat dan cepatnya perkembangan teknologi media informasi, terutama 
melalui kecanggihan dan keunggulan teknologi berbasis internet, ragam aneka 
perubahan terjadi di Masyarakat begitu cepat, radikal, dan signifikan.” Baik 
perubahan di level ekonomi, sosial budaya, pendidikan, bahkan hingga level 
perilaku agama sekalipun. Ketiadaan diri melakukan adaptasi dan kesanggupan 
menjawab kebutuhan dan perubahan tersebut, secara langsung akan membuat 
pesantren tersisihkan dari kehidupan Masyarakat.? Sebaliknya, jika pesantren 
betul-betul dapat menjawab segala tantangan tersebut, maka pesantren 
dimungkinkan akan tetap bertahan, atau bahkan lebih darinya dapat menjadi 
pionir dalam menjawab segala bentuk tuntutan global.” 

Pun demikian halnya dengan komunitas pesantren As-Salam, pesantren 
menyadari, berbagai perubahan di atas harus segera dicarikan upaya serta 
tindakan untuk senantiasa menjaga nilai-nilai pesantren juga eksistensi 
pendidikan Islam di pesantren tetap berada pada marwahnya. Maka dari itu, 
upaya yang dilakukan pesantren untuk menyikapi perubahan di atas yaitu 
dengan cara menerapkan prinsip al muhafadzatu 'ala al godim wa al akhdu bi al jadid 
al ashlah.?8 Dalam artian, melalui prinsip ini, Pondok Pesantren As-Salam perlu 
melakukan komodifikasi dan upaya penyesuaian diri dengan tetap 
memperhatikan warisan terdahulu yang baik, dan mengadopsi realitas baru 


yang jauh lebih baik. 


“Yeni Anisaturrohmah, “Modernisasi Pondok Pesantren Dalam Meningkatkan Wawasan 
Keilmuan Santri Putri 1 Al-Amien Prenduan Sumenep Madura' (Malang, Universitas 
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim., 2008). 

2Galni Fajar, “Tradisi Pesantren: Antara Tradisionalis Dan Modernis (Studi Kasus 
Implikasi Kepemimpinan Kiai Pesantren Di Sumatera Selatan)', Medina-Te : Jurnal Studi 
Islam 14, no. 2 (30 December 2018): 73-89, https://doi.org/10.19109/medinate.v14i2.3077. 
2Abd Hannan, Islam Moderat danTradisi Popular Pesantren: Strategi Penguatan Islam 
Moderat di Kalangan Masyarakat Madura Melalui Nilai Tradisi Popular Islam Berbasis 
Pesantren, Jurnal Sosiologi Dinlektika 13, no. 2 (16 May 2020): 152, 
https://doi.org/10.20473/jsd.v13i2.2018.152-168. 

27 M. Falikul Isbah, Pesantren in the Changing Indonesian Context: History and Current 
Developments', OIJIS (Gudus International Journal of Islamic Studies) 8, no. 1 (22 June 2020): 
65, https://doi.org/10.21043/gijis.v8i1.5629. 

2 Melestarikan tradisi lama yang baik dan mengambil hal baru yang lebih baik 


202 Perubahan Nilai-Nilai Pesantren di Tengah... 


NAHNU: Journal of Nahdlatul Ulama and 
Contemporary Islamic Studies 
Vol.1, no.2 (2023), pp. 191-204 


Dalam rangka menyikapi ragam perubahan di atas, berikut beberapa 
upaya yang hendak dilakukan, di antaranya: Pertama, pesantren harus 
menyesuaikan dengan arus positif globalisasi melalui penataan manajemen 
pesantren, arah kebijakan atau aturan pesantren, kontekstualisasi keilmuan yang 
diajarkan pesantren, tata kelola pembiayaan, hingga struktur kepengurusan 
pesantren. Kedua, merangkul masyarakat supaya sadar dan merasakan nilai 
positif hadirnya pesantren. Upaya semacam ini dapat dilakukan melalui ajakan 
persuasif semisal membentuk tim pengajian, sosio-ekonomi masyarakat, kerja 
sama dalam acara-acara besar Islam, dan lain sebagainya. Ketiga, mengajak 
seluruh penghuni kontrakan yang ada di wilayah Gunung Roay I untuk 


senantiasa mengaji satu minggu satu kali.” 


KESIMPULAN 

Derasnya perubahan sosial di tengah masyarakat sedikit banyak menuntut 
pesantren agar senantiasa berkembang dan menyesuaikan dirinya dengan 
kehidupan masa kini. Pesantren dalam kedudukannya sebagai lembaga dakwah 
dan pendidikan, sejatinya menjadi nilai tambah bagi pendidikan Islam. Terlebih, 
di tengah arus globalisasi saat ini, pesantren melalui peran dan fungsinya 
sebagai lembaga keagamaan, dirinya hadir sebagai penyeimbang dan kontrol. 
Terlebih di era saat ini, ilmu agama menjadi salah satu faktor fundamental untuk 
mencegah berbagai hal negatif yang berkembang di masyarakat. Dengan 
metode pembelajaran serta nilai-nilai yang dimilikinya, pesantren memiliki 
tempat khusus dan istimewa. Dan tentu, perlu ada dukungan berbagai pihak 
agar kebermanfaatan pesantren tidak hanya dirasakan oleh para santrinya 
semata, melainkan seluruh masyarakat sekitar pesantren. Melihat berbagai 
perubahan di atas, Pondok Pesantren As-Salam harus segera mengkaji dan 
menyelaraskan antara perubahan dengan nilai-nilai pesantren yang sebenarnya, 
di antaranya: 1) Pesantren harus menyesuaikan dengan arus positif globalisasi 
melalui penataan manajemen, arah kebijakan atau aturan pesantren, 
kontekstualisasi keilmuan yang diajarkan pesantren, tata kelola pembiayaan, 
hingga struktur kepengurusan pesantren. 2) Merangkul masyarakat supaya 
sadar dan merasakan nilai positif hadirnya pesantren melalui ajakan persuasif 
membentuk tim pengajian, sosio-ekonomi masyarakat, kerja sama dalam acara- 
acara besar Islam. 3) Mengajak seluruh penghuni kontrakan yang ada di wilayah 
Gunung Roay I untuk senantiasa mengaji satu minggu satu kali. 4) Beberapa 
upaya di atas, tentu harus dibangun atas dasar dan nilai yang berorientasi 


berkemajuan, namun dengan tetap berpegang teguh pada tradisi dan prinsip 


29 Ibid, Ismail., hal 10. 


Perubahan Nilai-Nilai Pesantren di Tengah... 203 


Fazrian Noor 


beragama yang selama ini berlaku popular di dunia pesantren, yakni prinsip, al 


muhafadzatu 'ala al godim wa al akhdu bi al jadid al ashlah. 


DAFTAR PUSTAKA 

A'dhom, Syamsul. “Sistem pendidikan Pesantren Tradisional dalam Era Moderr'. 
Jurnal Pusaka, 2015, 11. 

Alim, Zainal. Pergeseran Orientasi Kelembagaan Pesantren Di Madura Dalam 
Perspektif Kiai Bangkalan”. Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of 
Islamic Education Studies) 4, no. 2 (2 November 2016): 249—70. 
https://doi.org/10.15642/jpai.2016.4.2.249-270. 

Anas, A Idhoh. “Kurikulum dan Metodologi Pembelajaran Pesantren”. Cendekia: 
Jurnal Kependidikan dan Kemasyarakatan 10, no. 1 (1 June 2012): 29. 
https://doi.org/10.21154/cendekia.v10i1.400. 

Anisaturrohmah, Yeni. "Modernisasi Pondok Pesantren Dalam Meningkatkan 
Wawasan Keilmuan Santri Putri I Al-Amien Prenduan Sumenep Madura'. 
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim., 2008. 

Arifin, Samsul, Ummi Khairiyah, and Minhaji Minhaji. 'A Portrait of the Sakinah 
Family in Manuscript Texts by Women Scholars from the Pesantren'. Jurnal 
Harkat: Media Komunikasi Gender: Jurnal Harkat: Media Komunikasi 
Gender, 15(1), 2019do - 10.15408/Harkat.V15i1.13441, 26 November 2019. 
http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/psga/article/view/13441. 

Arifin, Zainal. “Budaya Pesantren Dalam Membangun Karakter Santri'. Al 
Oodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan 6, no. 1 (13 January 


2016): 1-22. 
http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/godiri/article/view/11 
58. 


Fajar, Salni. “Tradisi Pesantren : Antara Tradisionalis Dan Modernis (Studi Kasus 
Implikasi Kepemimpinan Kiai Pesantren Di Sumatera Selatan). Medina- 
Te: Jurnal Studi Islam 14, no. 2 (30 December 2018): 73-89. 
https://doi.org/10.19109/medinate.v14i2.3077. 

fatah, Abdul, and Rohandi Rohandi. Rekonstruksi Pesantren Masa Depan Dari 
Tradisional, Modern Hingga Post Modern, Cet. I. Jakarta: Listafarika Putra, 
2001. 

Faujih, Ahmad. “Sejarah Pesantren dan Tradisi Pendidikan Islam di Indonesia'. 
Jurnal Al-Fikrah 2, no. 1 (2022): 13. 

Hannan, Abd. “Islam Moderat danTradisi Popular Pesantren: Strategi Penguatan 
Islam Moderat di Kalangan Masyarakat Madura Melalui Nilai Tradisi 
Popular Islam Berbasis Pesantren'. Jurnal Sosiologi Dialektika 13, no. 2 (16 
May 2020): 152. https://doi.org/10.20473/jsd.v13i2.2018.152-168. 


204 Perubahan Nilai-Nilai Pesantren di Tengah... 


"XX 


LEMBAGA KAJIAN & PENGEMBANGAN 
LAKPESDAM SUMBER DAYA MANUSIA 
NAHDLOTUL “ULAMA 


